- 


Puguh  Windrawan 


RumahBiasa 
Jadi  Isbimewa 


Puguh  Windrawan 


TIPS  MERAWAT 

RumahBiasa 

Jadi  Isbimewa 


TIPS  MERAWAT  RUMAH  BIASA  JADI ISTIMEWA 


Puguh  Windrawan 

Editor:  Rose  Kusumaningratri 
Proofreader:  Nur  Hidayah 
Desain  Cover:  THAT 
Desain  Isi:  Leelo  Legowo 

Penerbit: 

APLUS  BOOKS 

Jl.  Anggrek  126  Sambilegi,  Maguwoharjo 
Depok,  Sleman,  Jogjakarta  55282 
Telp./Fax.:  (0274)  488132 

E-mail:  arruzzwacana@yahoo.com 

ISBN:  978-979-25-4803-7 
Cetakan  I,  2010 


Perpustakaan  Nasional:  Katalog  Datum  Terbitan  (KDT) 

Windrawan,  Puguh 

Tips  Merawat  Rumah  Biasa  Jadi  Istimewa/Puguh  Windrawan- 

Jogjakarta:  A'Plus  Books,  2010 

172  him,  13,5X20  cm 

ISBN:  978-979-25-4803-7 

1.  Arsitektur  &  Desain  Interior 

I.  Judul  II.  Puguh  Windrawan 


urn  POONTflP  PMPPIT 


i 

!>i 


•4^^k-walnya’  oran9  membangun  rumah  sekadar  sebagai 

(ngtempat  bernaun0,  Apa  pun  bentuknya,  jika  bangunan 

"Hi  tersebut  dapat  menyediakan  perlindungan  dari  segala 
bahaya,  maka  itulah  rumah  yang  baik.  Namun,  sei ring  dengan 


perkembangan  zaman,  keberadaan  rumah  bicara  lebih  banyak 
daripada  sekadar  tempat  tinggal  dan  perlindungan.  Simboi 
identitas,  pertanda  status  sosial,  gaya  hidup,  dan  kepribadian 
penghuninya  dapat  tecermin  dari  rumah  yang  jadi  tempat 
huniannya. 


Perkembangan  ini  ditandai  dengan  semakin  marak  dan 
berkembangnya  pengetahuan  mengenai  ilmu  arsitektur, 
desain  interior,  dan  desain  eksterior  rumah  atau  bangunan 
pada  umumnya.  Orang  pun  semakin  punya  kesadaran 
bahwa  sebuah  rumah  yang  baik  tidak  hanya  asal  berdiri, 


Intnpi  bagaimana  dapat  menyediakan  kenyamanan  bagi  para 
pmujliuninya.  Sebab  jika  dihayati  lebih  jauh,  dari  sebuah  j 

lumahlah  semua  kehidupan  manusia  bermula.  Orang  akan  j 

rnerindukan  rumah  sebagai  tempat  pelepas  lelah  setelah  / 

seharian  beraktivitas.  Juga  dari  rumahlah,  orang  memulai 
aktivitas  hariannya. 

Mengingat  pentingnya fungsi  rumah,  maka  sudah  saatnya 
Anda  memerhatikan  rumah  Anda.  Persoalan  rumah  tidak 
hanya  bagaimana  cara  Anda  dapat  mendirikannya,  tetapi  juga 
bagaimana  merawatnya. 

Jogjakarta,  Agustus  2010  i 

i 

Redaksi  ' 

i 

j 

? 

i 

i 


i 


6 


DflPTflR  HI 


kfllfl  PBOKTaC  POICPHT .  5 

[rlUlCW .  7 

1 .  APA  ARTI  RUMAH  BAGI  ANDA? .  9 

2.  KONDISI  RUMAH  MENCERMINKAN  KEPRIBADIAN 

SESEORANG .  17 

3.  BERSIH  TAK  PERLU  MAHAL .  23 

4.  PEMBANTU.APAKAH  PERLU? .  29 

5.  BERIKAN  TUGAS  MASING-MASING  KEPADA  ANGGOTA 

KELUARGA .  37 

6.  BAGIAN  RUMAH  YANG  PERLU  PERHATIAN .  45 

7.  PERABOTAN  DAN  PERKAKAS  BISA  MEMPERCANTIK 

RUMAH .  53 

8.  MERAWAT  ALAT  DAPUR .  61 


7 


9.  MEMBERSIHKAN  KACA .  69 

10.  MEMBUAT  LANTAITETAP  BERKILAU .  79 

1 1 .  MERAWAT  KARPET ANDA .  89 

12.  AGARGENTINGTAKLAGIBOCOR .  99 

13.  APAKAH  SULIT  MEMADUKAN  WARNA? .  109 

14.  MEMPERCANTIKDINDING .  121 

15.  WALLPAPER  SEBAGAI  PENGUBAH  SUASANA .  129 

16.  BERSIH-BERSIH  KAMAR  MANDI .  137 

17.  MEMBASMI  JAMUR  Dl  RUMAH .  147 

1 8.  RUMPUT  Dl  HALAMAN  BUKAN  HUTAN .  157 

DflnflPPWTflPfl .  167 

lENMNC  P1NIJIR .  171 


8 


BPB  BRTI  RUMHH 


OOOOCOOOOO°^^ 


^^emua  orang  yang  menjalani  hidup  di  dunia  ini 
^Bmembuluhkan  tempat  persinggahan  alias  rumah. 

*  Tidak  ada  seorang  pun  yang  tidak  membutuhkan 
rumah.  Bahkan,  hewan  kecil  semacam  semut  pun  selalu 
membuat  perlindungan  bagi  dirinya.  Ini  artinya,  kebutuhan 
akan  tempat  tinggal  menjadi  semacam  naluri  alami  bagi  setiap 
makhluk  hidup.  Dengan  rumah,  maka  seseorang  juga  dapat 
melindungi  diri  dari  bahaya  yang  mengancam.  Dengan  kata 
lain,  rumah  yang  dimiliki  oleh  semua  orang  bisa  membantu 
mereka  untuk  menyelamatkan  diri.  Dari  sini  saja  kita  bisa 
melihat,  banyak  sekali  manfaat  yang  didapatkan  seseorang 
dengan  memiliki  tempat  tinggal. 

Tentu  saja,  Anda  juga  menginginkan  untuk  memiliki 
rumah,  yang  bisa  Anda  gunakan  sebagai  tempat  untuk 


9 


berlindung.  Anda  tentu  tidak  mau  jika  harus  menjalani  hidup 
di  jalanan,  tidak  memiliki  rumah  yang  tetap  untuk  berlindung. 
Seseorang  yang  hidup  dan  memiliki  rumah  bisa  menjalani 
hidup  dengan  lebih  baik,  jika  dibandingkan  dengan  yang 
menjalani  hidup  tanpa  tempat  tinggal. 

Rumah  adalah  tempat  untuk  pulang,  yang  akan  selalu 
Anda  datangi  setelah  Anda  pergi  ke  mana  pun.  Jika  Anda  pergi 
untuk  bekerja  atau  untuk  apa  pun,  maka  Anda  tentu  selalu 
pulang  ke  rumah  setelah  itu.  Dengan  demikian,  rumah  yang 
Anda  miliki  adalah  tujuan  utama  yang  selalu  Anda  datangi. 
Anda  tentu  tidak  menginginkan  jika  Anda  tidak  memiliki 
sebuah  tujuan.  Jadi,  rumah  adalah  tujuan.  Rumah  adalah 
tempat  yang  paling  nyaman  yang  bisa  dimiliki  oleh  seseorang. 
Dengan  adanya  rumah,  maka  seseorang  bisa  melakukan  apa 
pun  dengan  nyaman  dan  santai.  Rumah  yang  Anda  miliki 
membantu  Anda  untuk  menenangkan  diri  dan  mendapatkan 
ketenangan.  Tanpa  rumah,  maka  Anda  tidak  bisa  merasakan 
kenyamanan  dalam  menjalani  hidup. 

Rumah  yang  Anda  miliki  bisa  menjadi  tempat  yang 
Anda  gunakan  untuk  berkumpul  dan  menghabiskan  waktu 
dengan  orang-orang  yang  Anda  cintai.  Kebersamaan  yang 
Anda  rasakan  di  rumah  adalah  hal  yang  membahagiakan 
untuk  Anda.  Memiliki  rumah  adalah  harapan  dan  keinginan 
semua  orang.  Keberadaan  rumah  akan  membantu  seseorang 
mendapatkan  kesejukan,  ketenangan,  dan  kebahagiaan  hidup. 
Hal  itu  merupakan  sesuatu  yang  tak  lagi  bisa  ditawar-tawar. 

Semua  orang  yang  menjalani  hidup  tentu  memiliki 
keluarga.  Tidak  ada  orang  yang  tidak  membutuhkan  keluarga. 


Seseorang  yang  menjalani  hidup  tanpa  keluarga,  maka  bisa 
dikatakan  hidupnyatidaklah  sempurna.  Sekadar  perbandingan, 
Anda  bisa  mencermati  apa  yang  ada  dalam  film  garapan 
Hollywood  berjudul  “Robinson  Crusoe"  dan  “I  am  Legend". 
Intisari  keduafilm  itu  hampirsama,  yaitu  tidak  ada  satu  orang 
pun  di  dunia  ini  yang  tidak  membutuhkan  orang  lain  ataupun 
keluarga.  “Robinson  Crusoe"  mengisahkan  betapa  beratnya 
hidup  seorang  diri  di  sebuah  pulau  yang  terpencil.  Tanpa 
berkomunikasi  dengan  orang  lain  membuat  orang  tersebut 
tertekan  dan  depresi.  Begitu  pun  dengan  Robert  Neville  dalam 
film  “I  am  Legend".  Robert  Neville  yang  diperankan  secara  apik 
oleh  aktor  Will  Smith,  terpaksa  harus  berbicara  dengan  boneka 
sekadar  untuk  memenuhi  hasratnya  untuk  berkomunikasi 
dengan  orang  lain.  Dikisahkan  bahwa  Robert  Neville  harus 
berjuang  hidup  sendiri  karena  tetangga  sekitarnya  tewas 
disebabkan  oleh  virus  yang  mematikan.  Meski  pada  akhirnya, 
ia  menemukan  koloni  manusia  yang  lain,  perjuangannya 
sungguh  melelahkan  dan  menguras  energi. 

Hal  di  atas  sekadar  ilustrasi  untuk  menggambarkan 
betapa  pentingnya  berkomunikasi  dengan  orang  lain.  Begitu 
pun  dengan  keluarga.  Keluarga  adalah  orang-orang  yang 
akan  selalu  membantu  seseorang  untuk  bisa  menjalani 
hidup  dengan  baik.  Semua  anggota  yang  ada  dalam  keluarga 
tentu  memiliki  kegiatan  yang  berbeda-beda  dalam  menjalani 
hari-hari.  Misalnya  saja,  Anda  bekerja,  istri  atau  suami  Anda 
bekerja,  dan  anak-anak  Anda  sekolah.  Tentu  dalam  keseharian, 
semua  orang  yang  ada  dalam  keluarga  memiliki  kesibukan 
sendiri-sendiri  dan  berbeda-beda. 


10 


11 


Kesibukan  menjadikan  tidak  ada  banyak  waktu  bagi  antar- 
anggota  keluarga  untuk  saling  bertemu.  Apalagi  jika  lokasi 
yang  digunakan  untuk  melakukan  aktivitas  juga  berbeda-beda 
dan  berjauhan.  Maka,  Andatentu  kesulitan  untuk  bisa  bertemu 
dengan  keluarga  Anda  yang  lainnya.  Dengan  rumah,  maka 
Anda  bisa  berkumpul  dengan  sesama  anggota  keluarga  Anda. 
Semua  orang  yang  ada  dalam  keluarga  Anda  pulang  ke  rumah 
setelah  beraktivitas.  Dengan  demikian,  rumah  yang  Anda 
miliki  membantu  Anda  untuk  bisa  berbagi  dan  mendapatkan 
kebahagiaan  dalam  menjalani  hari  Anda.  Tanpa  rumah,  maka 
Anda  tidak  bisa  berkumpul  dengan  orang-orang  yang  ada  di 
keluarga  Anda.  Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  bersyukur  jika 
memiliki  rumah.  Anda  harus  berusaha  menggunakan  rumah 
yang  Anda  miliki  dengan  sebaik  mungkin. 

Jika  Anda  tidak  memiliki  rumah,  maka  Anda  tidak  memiliki 
tempat  yang  tetap  untuk  bisa  berkumpul  dengan  keluarga 
Anda.  Tentu  hal  tersebut  membuat  hidup  yang  Anda  jalani 
tidak  bisa  berjalan  dengan  baik.  Sebab,  Anda  tidak  bisa 
menjalani  interaksi  dan  komunikasi  yang  baik  dengan  keluarga 
Anda  sehingga  Anda  tidak  bisa  merasakan  kebersamaan. 

Hal  yang  terpenting  adalah  rumah  yang  Anda  miliki  dapat 
melindungi  diri  Anda  dari  bahaya  yang  datang  dari  lingkungan 
sekitar.  Sebuah  rumah  yang  baik  harus  dapat  memberikan 
keamanan  bagi  penghuninya  sebab  keamanan  adalah  hal 
yang  membuat  seseorang  merasa  bahagia. 

Banyak  orang  menginginkan  untuk  memiliki  rumah  yang 
mewah,  tetapi  ada  banyak  yang  hanya  memiliki  rumah  yang 
sederhana.  Tidak  semua  orang  bisa  mewujudkan  segala 


sesuatu  yang  diinginkan.  Dewasa  ini,  banyak  orang  berlomba- 
lomba  untuk  menjadi  yang  nomor  satu.  Mereka  berlomba- 
lomba  untuk  mendapatkan  rumah  yang  mewah.  Namun, 
terkadang  rumah  yang  mewah  tidak  bisa  membantu  seseorang 
untuk  mendapatkan  kebahagiaan.  Rumah  yang  mewah  malah 
terkadang  membuat  penghuninya  menderita. 

Banyak  orang  memiliki  rumah  mewah,  tetapi  tidak  bisa 
membantu  penghuninya  bisa  mendapatkan  segala  sesuatu 
yang  diinginkan.  Terkadang  kemewahan  yang  didapatkan, 
membuat  seseorang  tidak  bisa  melakukan  hal  yang  terbaik. 
Sebaliknya,  banyak  orang  yang  memiliki  rumah  yang  sederhana 
dan  biasa,  tetapi  membawa  manfaat  bagi  penghuninya,  Sebab, 
semua  orang  yang  tinggal  di  rumah  tersebut  menjalani 
segala  sesuatu  dengan  baik  dan  penuh  kenyamanan.  Oleh 
sebab  itu,  kemewahan  bukan  hal  utama  dalam  kebahagiaan 
seseorang. 

Rumah  yang  baik  adalah  rumah  yang  membantu 
seseorang  untuk  mendapatkan  kenyamanan  dan  kebahagiaan. 
Kenyamanan  dan  kebahagiaan  dalam  menjalani  hidup 
adalah  tujuan  utama  yang  ingin  didapatkan  setiap  orang. 
Dengan  kebahagiaan  dan  kenyamanan,  maka  seseorang  bisa 
melakukan  hal  yang  terbaik.  Kenyamanan  dalam  menjalani 
hidup  adalah  hal  utama  yang  membantu  seseorang  agar 
mendapatkan  segala  sesuatu  yang  diinginkan. 

Kenyamanan  yang  didapatkan  tidak  hanya  berasal 
dari  kemewahan  yang  dimiliki.  Sebab,  banyak  hal  mewah 
yang  dimiliki  seseorang,  tetapi  tidak  bisa  membantunya 
mendapatkan  kenyamanan.  Begitu  juga  dengan  rumah 


12 


13 


yang  mewah.  Rumah  mewah  tidak  menjamin  penghuninya 
dapat  menjalani  hidup  dengan  baik.  Rumah  yang  baik  untuk 
seseorang  bukanlah  rumah  mewah  yang  menyediakan 
berbagai  macam  fasilitas.  Namun,  yang  terpenting  adalah 
dapat  menyediakan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan.  Termasuk 
membantu  seseorang  untuk  bisa  mendapatkan  kenyamanan 
dan  hal  yang  terbaik  dalam  menjalani  hidup. 

Banyak  hal  yang  bisa  membantu  seseorang  untuk 
bisa  mendapatkan  rumah  yang  nyaman.  Tentu,  Anda  juga 
menginginkan  memiliki  rumah  yang  nyaman  sehingga  dapat 
membantu  Anda  memperoleh  kebahagiaan.  Anda  harus 
berusaha  agar  rumah  yang  Anda  miliki  membantu  Anda  untuk 
mendapatkan  kenyamanan.  Kenyamanan  dalam  menempati 
rumah  bisa  didapatkan  dengan  melengkapi  fasilitas  rumah 
yang  lengkap.  Banyak  orang  yang  selalu  berusaha  untuk 
melengkapi  rumah  dengan  barang-barang  yang  beraneka 
macam.  Namun,  hal  tersebut  belum  tentu  bisa  membantunya 
mendapatkan  kenyamanan  ketika  menempati  rumah. 

Kenyamanan  yang  Anda  inginkan,  bisa  Anda  dapatkan 
dalam  keadaan  yang  baik.  Anda  tentu  menginginkan  untuk 
mendapatkan  hal  yang  terbaik  dalam  hidup  Anda.  Oleh 
sebab  itu,  Anda  harus  berusaha  agar  rumah  yang  Anda  miliki 
membantu  Anda  menjadi  lebih  baik  dan  merasa  nyaman. 
Dengan  demikian,  rumah  yang  Anda  miliki  bermanfaat  bagi 
Anda.  Kenyamanan  rumah  Anda,  hanya  bisa  Anda  dapatkan 
jika  rumah  dalam  keadaan  bersih.  Segala  sesuatu  yang  bersih 
bisa  membantu  Anda  mendapatkan  kenyamanan.  Anda 


hanya  merasa  nyaman  jika  keadaan  yang  ada  di  sekitar  Anda 
membantu  Anda  untuk  merasa  tenang. 

Anda  bisa  merasa  nyaman  jika  rumah  yang  Anda  miliki 
bersih.  Tidak  ada  orang  yang  menyukai  hal-hal  yang  kotor. 
Keadaan  rumah  yang  bersih  membantu  Anda  menikmati 
rumah  yang  Anda  miliki  dengan  baik.  Jika  rumah  Anda  bersih, 
tentu  Anda  menjadi  merasa  nyaman  tinggal  di  dalam  rumah 
tersebut.  Tetapi,  jika  rumah  yang  Anda  tinggali  kotor,  maka 
Anda  tidak  akan  merasa  nyaman.  Oleh  sebab  itu,  Anda  harus 
berusaha  agar  rumah  Anda  selalu  dalam  keadaan  bersih 
untuk  ditinggali. 

Rumah  yang  mewah,  tetapi  tidak  bersih  tentu  tidak 
membuat  penghuninya  merasa  nyaman.  Sementara  rumah 
yang  sederhana,  tetapi  keadaannya  bersih  tentu  membuat 
penghuninya  lebih  merasa  nyaman.  Oleh  sebab  itu,  agar  Anda 
bisa  mendapatkan  kenyamanan  dari  rumah  Anda,  maka  Anda 
harus  merawat  dan  menjaganya  dengan  sebaik  mungkin. 
Sebab,  kenyamanan  saat  menempati  rumah  akan  membantu 
Anda  merasa  bahagia. 

Anda  harus  selalu  membersihkan  rumah  dengan  rutin 
sehingga  selalu  dalam  keadaan  bersih.  Bayangkan  jika 
Anda  tidak  memiliki  rumah,  maka  Anda  tidak  pernah  tahu  ke 
mana  harus  menghabiskan  waktu  untuk  berkumpul  dengan 
keluarga.  Oleh  sebab  itu,  jika  Anda  memiliki  rumah,  usahakan 
untuk  memanfaatkan  rumah  Anda  dengan  sebaik  mungkin. 
Rawatlah  dan  bersihkanlah  rumah  dengan  rutin  sehingga 
dapat  memberikan  kenyamanan.  Dengan  demikian,  rumah 
yang  Anda  miliki  membawa  hal  yang  baik  bagi  Anda. 


14 


15 


Dengan  merawat  dan  menjaga  rumah  dengan  rutin, 
maka  membantu  Anda  bisa  mendapatkan  kenyamanan  dari 
segala  sesuatu  yang  Anda  miliki,  termasuk  rumah.  Oleh 
sebab  itu,  Anda  harus  berusaha  memberikan  perawatan  yang 
terbaik  untuk  rumah  Anda.  Dengan  demikian,  kenyamanan 
yang  Anda  inginkan  dapat  diperoleh.  Anda  jangan  selalu 
menginginkan  rumah  mewah  untuk  ditinggali.  Rumah  yang 
mewah  belum  tentu  bisa  memberikan  kenyamanan.  Rumah 
yang  memberikan  kenyamanan  untuk  Anda  adalah  rumah 
yang  bisa  membantu  Anda  dapat  berpikir  dengan  tenang  dan 
menjalani  hidup  dengan  baik. 


KONiDISI  RUMAH  MSNiCSRMlHKAM 
KEffttfiADffiH  SS5SORAH6 

0000.>X><><X>0<>0<X><X<><X><><>0<><><><><><><><X>0<><>00<><>0<><>0<>0<^^ 


etiap  orang  memiliki  kepribadian  yang  berbeda-beda 
antara  orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh 
sebab  itu,  setiap  orang  memiliki  cara  yang  berbeda- 
beda  dalam  menjalani  hidup.  Banyak  orang  mengatakan,  jika 
segala  sesuatu  yang  ada  dalam  diri  seseorang  adalah  hal  yang 
mencerminkan  kepribadian  orang  tersebut.  Tidak  ada  orang 
yang  memiliki  kepribadian  yang  sama.  Hal  itu  terjadi  karena 
sifat  yang  ada  dalam  diri  seseorang  juga  berbeda  dengan 
yang  lainnya. 

Banyak  orang  menilai  kepribadian  hanya  dari  flsik  dan 
penampilan  saja.  Padahal,  fisik  dan  penampilan  hanya  kulit 
luaryang  ada  dalam  diri  seseorang.  Kedua  hal  tersebut,  tidak 
bisa  digunakan  untuk  menentukan  hal  yang  berhubungan 
dengan  segala  sesuatu  yang  ada  dalam  diri  seseorang. 


16 


17 


Oleh  sebab  itu,  penampilan  bukanlah  hal  yang  tepat  untuk 
menentukan  kepribadian  seseorang. 

Kepribadian  yang  ada  dalam  diri  seseorang  adalah 
hal  yang  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  ada 
dalam  diri  orang  tersebut.  Kepribadian  adalah  segala 
sesuatu  yang  berdasarkan  pada  hati  yang  ada  dalam  diri 
individu.  Kepribadian  juga  berhubungan  dengan  sifat  yang 
dimiliki.  Namun  saat  ini,  banyak  orang  menilai  kepribadian 
seseorang  hanya  dari  penampilan  luarnya  saja  sehingga 
banyak  yang  salah  menilai.  Selain  itu,  juga  banyak  orang 
menilai  kepribadian  seseorang  hanya  dari  lingkungan 
tempat  ia  berada.  Jika  berada  di  lingkungan  orang  yang 
baik,  maka  seseorang  dinilai  memiliki  kepribadian  yang  baik. 
Sebaliknya,  jika  tinggal  di  lingkungan  orang  yang  jahat,  maka 
turut  pula  dinilai  jahat.  Padahal,  seseorang  yang  menjalani 
hidup  memiliki  prinsip  yang  berbeda-beda  sehingga  tidak 
semua  orang  terpengaruh  oleh  lingkungan.  Semua  orang 
yang  menjalani  hidup  akan  melakukan  segala  sesuatu  yang 
bisa  membantunya  mendapatkan  apa  yang  diinginkan.  Jika 
seseorang  menjalani  hidup  sesuai  dengan  lingkungan,  maka 
ia  tidak  memiliki  prinsip. 

Segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  rumah  Anda  adalah  hal 
yang  berhubungan  dengan  kepribadian  Anda.  Sebab,  rumah 
yang  Anda  miliki  adalah  tempat  yang  akan  Anda  gunakan 
untuk  menjalani  hidup,  maka  Anda  tentu  selalu  berusaha  agar 
rumah  Anda  menjadi  tempat  yang  nyaman  untuk  Anda.  Semua 
orang  yang  memiliki  rumah  akan  berusaha  agar  rumah  yang 
dimiliki  sesuai  dengan  kepribadiannya.  Dengan  begitu,  sebuah 


rumah  dapat  menggambarkan  kepribadian  penghuninya.  Jika 
tidak  sesuai  dengan  kepribadian  yang  ada  dalam  dirinya,  maka 
ia  tidak  akan  merasa  nyaman  tinggal  di  rumahnya. 

Misalnya  saja  orang  yang  sederhana.  Orang  yang  memiliki 
kepribadian  sederhana  adalah  orang  yang  tidak  suka  dengan 
hal-hal  yang  berlebihan  sehingga  rumah  yang  dimiliki  juga 
tidak  berlebihan.  Meskipun  memiliki  hartayang  banyak,  jika  ia 
adalah  orang  yang  sederhana,  maka  tidak  akan  membangun 
rumah  dengan  berlebihan  karena  tidak  menginginkannya. 
Namun,  jika  seseorang  memiliki  sifat  yang  berlebihan. 
Meskipun  tidak  memiliki  harta  yang  banyak,  dia  akan  berusaha 
menjadi  seperti  seseorang  yang  kaya.  Rumah  yang  dimiliki  pun 
dibangun  dengan  berlebihan  dan  dibuat  seperti  rumah-rumah 
yang  dimiliki  oleh  orang  yang  kaya.  Hal  itu  sesuai  dengan 
kepribadiannya. 

Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  menilai  rumah  adalah 
gambaran  kepribadian  seseorang  yang  memiliki  rumah 
tersebut.  Jika  rumah  yang  Anda  miliki  bersih,  maka  orang  yang 
ada  di  sekitar  Anda  akan  menilai  Anda  sebagai  orang  yang 
menyukai  kebersihan.  Tetapi,  jika  rumah  yang  Anda  tempati 
kotor,  maka  orang-orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  akan  menilai 
Anda  sebagai  orang  yang  tidak  menyukai  kebersihan.  Orang 
yang  memiliki  pribadi  yang  bersih  akan  selalu  berusaha  agar 
segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitarnya  terlihat  bersih.  Dengan 
demikian,  jika  rumah  Anda  kotor,  maka  Anda  akan  dinilai 
sebagai  orang  yang  tidak  menyukai  kebersihan. 

Orang-orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  ataupun  orang- 
orang  yang  tidak  mengenal  Anda  akan  menilai  kepribadian 


18 


19 


Anda  dari  rumah  Anda.  Sebab,  rumah  adalah  bagian  yang 
terpenting  dalam  hidup.  Rumah  adalah  salah  satu  hal  yang 
akan  memberikan  kenyamanan  untuk  Anda  sehingga  segala 
sesuatu  yang  ada  di  dalam  rumah  akan  sesuai  dengan 
kepribadian  Anda.  Jika  Anda  memiliki  rumah,  usahakan 
untuk  membuat  rumah  yang  Anda  miliki  menjadi  seperti  diri 
Anda.  Jika  Anda  menyukai  kebersihan,  maka  usahakan  untuk 
membuat  rumah  Anda  selalu  terlihat  bersih.  Jangan  sampai 
rumah  Anda  berlawanan  dengan  kepribadian  yang  ada  dalam 
diri  Anda. 

Jika  rumah  yang  Anda  miliki  tidak  sesuai  dengan 
kepribadian  Anda,  maka  Anda  tidak  akan  merasa  nyaman 
menempatinya.  Jika  kepribadian  Anda  menyukai  kebersihan, 
tetapi  rumah  yang  Anda  tempati  keadaannya  selalu  kotor, 
maka  Anda  tidak  akan  menyukainya.  Selain  itu,  akan  membuat 
Anda  tidak  dapat  menjalani  hidup  dengan  baik  karena  merasa 
tertekan.  Sebab,  Anda  menjalani  segala  sesuatu  yang  tidak 
sesuai  dengan  kepribadian  diri  Anda.  Orang  lain  yang  ada 
di  sekitar  Anda  juga  tidak  akan  menilai  Anda  sesuai  dengan 
kepribadian  Anda. 

Jika  Anda  tidak  menyukai  kebersihan,  tetapi  Anda  selalu 
berusaha  untuk  menjaga  kebersihan,  maka  itu  hal  yang 
baik.  Meskipun  tidak  sama  dengan  kepribadian  Anda  yang 
sebenarnya,  itu  menjadi  hal  yang  lebih  baik.  Dengan  begitu, 
akan  dapat  menutupi  keburukan  yang  ada  dalam  diri  Anda. 
Orang-orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  pun  akan  menilai  Anda 
sebagai  pribadi  yang  menyukai  kebersihan.  Jika  rumah  yang 
Anda  miliki  selalu  dalam  keadaan  yang  bersih,  maka  orang- 


20 


orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  akan  menilai  Anda  dengan 
baik,  Tentu  hal  tersebut  akan  membuat  Anda  menjadi  terlihat 
baik  saat  berada  di  sekitar  orang-orang. 

Jika  rumah  yang  Anda  miliki  selalu  dalam  keadaan  kotor, 
maka  orang-orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  akan  menilai 
Anda  dengan  penilaian  buruk.  Padahal,  belum  tentu  pribadi 
yang  ada  dalam  diri  Anda  adalah  pribadi  yang  seperti  itu. 
Dengan  demikian,  hal  tersebut  tentu  akan  menjadi  hal  yang 
sangat  merugikan  dan  membuat  Anda  mendapatkan  nilai  yang 
buruk.  Jadi,  akan  lebih  baik  jika  keadaan  yang  ada  di  rumah 
Anda  sesuai  dengan  kepribadian  Anda.  Dengan  demikian, 
orang-orang  tidak  akan  salah  menilai  Anda.  Jika  kondisi  rumah 
sesuai  dengan  kepribadian  Anda,  maka  Anda  akan  dapat 
menempati  rumah  dengan  nyaman. 

Kondisi  rumah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  memang 
menjadi  salah  satu  hal  yang  bisa  mencerminkan  kepribadian. 
Namun,  bukan  menjadi  satu-satunya  hal  yang  bisa  menentukan 
kepribadian  seseorang.  Meskipun  demikian,  akan  lebih  baikjika 
segala  sesuatu  yang  Anda  miliki  sesuai  dengan  kepribadian 
Anda.  Kebersihan  adalah  hal  utama  yang  bisa  membantu 
seseorang  untuk  bisa  mendapatkan  nilai  yang  baik.  Oleh  sebab 
itu,  Anda  harus  berusaha  agar  segala  sesuatu  yang  Anda  miliki 
selalu  dalam  keadaan  bersih.  Dengan  begitu,  semua  orang 
yang  ada  di  sekitar  Anda  akan  menilai  Anda  dengan  baik. 

Jika  Anda  memiliki  pribadi  yang  menyukai  kebersihan, 
maka  usahakan  membuat  rumah  Anda  terlihat  bersih.  Jangan 
sampai  hanya  karena  rumah  Anda  yang  kotor,  maka  orang- 
orang  di  sekitar  Anda  menilai  Anda  sebagai  orang  yang  tidak 


21 


menyukai  kebersihan.  Anda  harus  berusaha  agar  rumah 
yang  Anda  miliki  sesuai  dengan  kepribadian  yang  ada  dalam 
diri  Anda.  Dengan  demikian,  rumah  Anda  dapat  membantu 
menunjukkan  siapa  diri  Anda.  Jika  ada  orang  yang  menilai 
Anda  dari  rumah  yang  Anda  miliki,  maka  Anda  tidak  akan 
mendapatkan  nilai  yang  buruk. 


22 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


egala  sesuatu  yang  dimiliki  yang  dapat  membantu 
seseorang  menjalani  hidup  harus  dirawat  dengan 
baik.  Jika  tidak  dirawat  dengan  baik,  maka  akan 
mudah  rusak.  Kegunaan  benda  tersebut  juga  akan  berkurang 
dan  tidak  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Begitu  juga 
dengan  rumah.  Jika  Anda  merasa  rumah  yang  Anda  miliki 
adalah  hal  yang  membuat  Anda  dapat  menjalani  hidup  dengan 
baik,  maka  Anda  harus  merawatnya  dengan  baik  pula.  Dengan 
demikian,  rumah  yang  Anda  miliki  membawa  manfaat  yang 
baik  dan  membantu  Anda  mendapatkan  kenyamanan  dalam 


menjalani  hidup. 

Merawat  rumah  bukanlah  hal  yang  mudah.  Banyak  orang 
yang  tidak  bisa  merawat  rumah  sehingga  rumah  yang  dimiliki 
tidak  membawa  banyak  manfaat.  Terkadang,  banyak  orang 


yang  merawat  rumah  dengan  salah;  ada  juga  yang  hanya 
merawat  jika  ada  kerusakan  atau  ada  acara  saja.  Dalam 
merawat  rumah,  membutuhkan  pemahaman  yang  baik.  Jika 
tidak  paham,  maka  ia  tidak  bisa  merawat  rumah  dengan 
baik. 

Banyak  orang  yang  tidak  bisa  merawat  rumah  dengan  baik 
sehingga  rumah  yang  dimiliki  tidak  memberikan  kenyamanan 
bagi  orang  yang  menempatinya.  Jika  hal  tersebutterjadi  pada 
Anda,  maka  membangun  rumah  yang  Anda  lakukan  tidak  bisa 
membawa  keuntungan  untuk  Anda.  Oleh  sebab  itu,  Anda 
harus  berusaha  agar  sedapat  mungkin  rumah  Anda  dapat 
memberikan  kenyamanan  bagi  Anda. 

Membangun  rumah  bukanlah  hal  yang  mudah  dan  ringan, 
tetapi  membutuhkan  biaya  yang  mahal  dan  besar.  Biaya  yang 
mahal  terkadang  menghambat  sebagian  besar  orang  untuk 
bisa  memiliki  rumah.  Jika  pun  telah  membangun  rumah,  maka 
selanjutnya  adalah  merawat  rumah  yang  telah  didirikan  dengan 
baik.  Kenyataannya,  banyak  orang  yang  memiliki  rumah,  tetapi 
tidak  bisa  merawatnya  dengan  baik.  Padahal,  merawat  rumah 
adalah  hal  yang  penting  yang  harus  dilakukan. 

Merawat  rumah  adalah  hal  yang  seharusnya  Anda 
kerjakan  dengan  rutin  sehingga  kebersihannya  terjaga.  Jika 
rumah  Anda  dirawat  dengan  baik,  maka  jika  terjadi  kerusakan, 
tidak  menimbulkan  hal  yang  lebih  berbahaya  karena  cepat 
diperbaiki  dan  diatasi.  Selain  itu,  jika  kebersihan  rumah  Anda 
selalu  terjaga,  maka  Anda  selalu  merasa  nyaman  saat  berada 
di  dalam  rumah.  Kebersihan  dan  perawatan  dalam  menjaga 
rumah  adalah  hal  yang  menentukan  keawetan  rumah  Anda. 


Usahakan  untuk  membersihkan  dan  merawat  rumah  Anda 
dengan  baik. 

Jika  Anda  merawat  rumah  Anda  dengan  sebaik  mungkin, 
maka  rumah  Anda  dapat  bertahan  lama.  Namun,  jika  Anda 
jarang  merawatnya,  maka  rumah  Anda  akan  cepat  rusak. 
Padahal,  membangun  rumah  membutuhkan  biaya  yang 
tidak  sedikit,  itulah  sebabnya  Anda  harus  selalu  berusaha 
agar  rumah  Anda  terjaga  dengan  baik.  Jika  Anda  dapat 
menjaga  dengan  baik,  maka  rumah  Anda  akan  bermanfaat 
dan  membantu  Anda  menjalani  hidup  dengan  baik.  Dengan 
demikian,  uang  yang  Anda  keluarkan  tidak  terbuang  sia-sia. 

Jika  Anda  tidak  bisa  menjaga  dan  merawat  rumah  dengan 
baik,  maka  uang  yang  Anda  keluarkan  untuk  membangun 
rumah  terbuang  sia-sia.  Jangan  sampai  uang  yang  teiah 
banyak  Anda  keluarkan  tidak  membawa  manfaat.  Banyak 
orang  mengatakan,  merawat  rumah  membutuhkan  biaya  yang 
mahal  sehingga  tidak  dapat  merawatnya  dengan  baik.  Padahal, 
merawat  rumah  harus  dilakukan  agar  dapat  menjaga  rumah 
tetap  dalam  keadaan  yang  baik. 

Merawat  rumah  bisa  dilakukan  dengan  bermacam- 
macam  cara  sehingga  tidak  harus  mengeluarkan  biaya  yang 
besar.  Merawat  rumah  bisa  dilakukan  dengan  membersihkan 
rumah  secara  rutin,  membenahi  kerusakan  yang  ada  dengan 
segera,  dan  hal  iainnya  yang  dilakukan  dengan  rutin  dan 
baik.  Jika  merawat  rumah  dilakukan  dengan  rutin,  maka 
tidak  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Sebaliknya,  jika  tidak 
dilakukan  perawatan,  maka  akan  terjadi  kerusakan.  Jika 
kerusakan  tidak  segera  dibenahi,  tentu  akan  semakin  parah. 


24 


25 


Segala  sesuatu  yang  parah  dan  berat  tentu  membutuhkan 
biayayang  mahal  dan  tidak  sedikit.  Hal  itulahyang  menyebabkan 
banyak  orang  mengatakan  jika  merawat  rumah  membutuhkan 
biaya  yang  mahal.  Padahal,  jika  dilakukan  dengan  rutin, 
maka  biaya  yang  dikeluarkan  tidak  terlalu  mahal.  Oleh 
sebab  itu,  Anda  harus  berusaha  merawat  rumah  dengan 
rutin.  Membangun  rumah  membutuhkan  biaya  yang  mahal, 
merawat  rumah  juga  membutuhkan  biaya  yang  mahal,  maka 
semua  orang  hanya  menggunakan  uang  yang  dimiliki  untuk 
merawat  rumah  saja. 

Merawat  rumah  bisa  dilakukan  dengan  biaya  yang  tidak 
mahal  jika  mampu  memanfaatkan  segala  sesuatu  yang  ada  di 
sekitarnya  dengan  baik.  Tidak  harus  meminta  bantuan  orang 
yang  ahli  dalam  merawat  rumah  dengan  biaya  yang  mahal, 
tetapi  bisa  dilakukan  sendiri  dengan  biaya  yang  lebih  murah. 
Hal  yang  terpenting  adalah  Anda  merawat  rumah  dengan  baik 
dan  rutin.  Dengan  begitu,  perawatan  rutin  yang  Anda  lakukan 
tidak  membuat  Anda  menghabiskan  biaya  yang  mahal.  Juga 
tidak  membutuhkan  waktu  yang  banyak. 

Untuk  merawat  dan  membersihkan  rumah,  bisa 
menggunakan  kertas  atau  koran  bekas  yang  tidak  dipakai. 
Tentu  di  rumah  Anda  terdapat  banyak  kertas  dan  koran 
yang  sudah  tidak  terpakai  lagi.  Daripada  hanya  mengotori 
rumah  dan  berserakan  di  mana-mana,  sebaiknya  digunakan 
untuk  membersihkan  rumah.  Tentu  lebih  menghemat  biaya. 
Gunakan  kertas  koran  bekas  yang  ada  di  rumah  untuk 
membersihkan  permukaan  kaca.  Menggunakan  kertas  bekas 
dapat  menghemat  biaya  karena  Anda  tidak  perlu  membeli 


pembersih  atau  alat-alat  untuk  membersihkan  kaca  di  rumah 
Anda. 

Kertas  koran  bekas  bisa  Anda  gunakan  untuk  membersihkan 
kaca,  meja,  kursi,  dan  sebagainya.  Anda  bisa  memakai  koran 
bekas  dengan  menambahkan  air  atau  cairan  pembersih 
untuk  membersihkan  kaca  atau  meja,  Kertas  koran  bekas 
dapat  menyerap  kotoran  dan  debu  yang  ada  di  meja  atau 
kaca.  Cara  lain,  Anda  bisa  menggunakan  sisa  parutan  kelapa 
untuk  membersihkan  lantai.  Sisa  perasan  santan  kelapa 
yang  ditambah  dengan  minyak  tanah  dapat  digunakan  untuk 
membersihkan  lantai.  Tentu  akan  menghemat  pengeluaran. 
Selain  itu,  bisa  membantu  menghilangkan  semut  dan  serangga 
yang  ada  di  rumah  Anda. 

Untuk  menghilangkan  bau  dan  serangga  yang  ada  di 
rumah,  Anda  tidak  perlu  membeli  peralatan  dan  produk  yang 
mahal.  Anda  bisa  menggunakan  cuka  untuk  menghilangkan 
hal  tersebut.  Tentu  harga  cuka  lebih  murah  jika  dibandingkan 
harus  membeli  obat  pembasmi  serangga  dan  pengharum 
ruangan.  Dengan  cara  ini  Anda  pun  dapat  menghemat 
pengeluaran.  Sebisa  mungkin  Anda  mencari  langkah  mudah 
untuk  membersihkan  dan  merawat  rumah  sehingga  tidak 
membutuhkan  biaya  yang  mahal.  Dengan  demikian,  Anda 
dapat  merawat  rumah  sekaligus  tetap  dapat  melakukan 
penghematan. 

Membersihkan  rumah  dapat  Anda  lakukan  sendiri 
sehingga  bisa  menghemat  uang.  Jika  Anda  membayar 
orang  untuk  membersihkan  rumah  Anda,  maka  Anda  harus 
mengeluarkan  uang  yang  lebih  untuk  membayar  orang 


26 


27 


tersebut.  Pengeluaran  keluarga  pun  akan  semakin  banyak. 
Padahal,  merawat  rumah  bisa  Anda  kerjakan  sendiri.  Jika  Anda 
merawat  dan  membersihkan  rumah  dengan  rutin,  makatidak 
terlalu  berat.  Tetapi,  jika  Anda  jarang  melakukannya,  maka 

Anda  kesulitan  karena  ada  banyak  kerusakan  dan  kotoran  di 
rumah  Anda. 

Hal  yang  penting  adalah  melakukannya  dengan  rutin 
sehingga  tidak  terlalu  berat  dan  membutuhkan  biaya 
mahal.  Perawatan  rutin  dapat  membantu  Anda  mengurangi 
pemborosan  dan  biaya  pengeluaran  perawatan  rumah. 
Menjaga  rumah  juga  tidak  harus  menggunakan  produk  dan 
alat-alat  yang  menghabiskan  banyak  biaya. 

Untuk  merawat  dan  membersihkan  rumah,  usahakan 
menggunakan  bahan-bahan  alami  yang  ada  di  sekitar  Anda. 
Dengan  demikian,  tidak  akan  menimbulkan  bahaya  dari  bahan 
produk  yang  Anda  gunakan,  selain  juga  dapat  menghemat. 
Jika  Anda  melakukan  dengan  baik,  maka  hasilnya  juga  akan 
sama  jika  menggunakan  produk  yang  mahal.  Merawat  dan 
membersihkan  rumah  tidak  harus  dengan  biaya  yang  mahal. 
Biaya  mahal  tidak  bisa  menjamin  rumah  Anda  selalu  dalam 
keadaan  bersih.  Jika  rutin  dirawat  dan  dibersihkan,  maka 
kebersihan  rumah  Anda  dapat  terjaga. 


28 


o<xx><x><>o<x><><>x>ock><><><x><><><x><x><x><x><><x><x>c><^ 


ewasa  ini  banyak  orang  yang  menggunakan  jasa 
pembantu  rumah  tangga  untuk  menyelesaikan 
pekerjaan  rumah.  Dengan  pembantu  rumah  tangga, 
maka  semua  pekerjaan  yang  ada  di  dalam  rumah  akan 
dikerjakan  olehnya.  Tentu,  hal  tersebut  hanya  akan  membuat 
semua  orang  yang  berumah  tangga  malas  mengerjakan 
pekerjaan  rumah. 

Tentu  Anda  menginginkan  jika  semua  pekerjaan  yang 
ada  di  rumah  Anda,  bisa  Anda  selesaikan  tanpa  harus 
merasa  capek.  Semua  orang  yang  menjalani  hidup  selalu 
menginginkan  hal  seperti  itu.  Semua  orang  ingin  menjalani 
hidup  enak,  pekerjaan  selesai,  memiliki  uang  banyak,  dan  tidak 
merasakan  lelah  dalam  menjalani  hari-harinya,  Menyelesaikan 
pekerjaan  rumah,  sekarang  ini  sering  menjadi  tanggung  jawab 


29 


ibu  rumah  tangga.  Hampir  semua  pekerjaan  yang  ada  di 
rumah,  ibu  rumah  tangga  yang  menyelesaikannya.  Misalnya, 
menyetrika,  mencuci,  memasak,  membersihkan  rumah,  dan 
sebagainya. 

Namun,  saat  ini  banyak  ibu  rumah  tangga  tidak  mau 
menyelesaikan  pekerjaan  yang  ada  dalam  rumah.  Maka,  jasa 
pembantu  pun  dijadikan  sebagai  aiternatif,  Jika  ibu  rumah 
tangga  memiliki  kesibukan  yang  padat,  tentu  tidak  masalah 
jika  menggunakan  jasa  pembantu. 

Pembantu  rumah  tangga  adalah  orang  yang  bekerja 
di  lingkungan  rumah  tangga  seseorang.  Pembantu  rumah 
tangga  bekerja  pada  seorang  majikan  yang  memiliki 
rumah  yang  digunakan  sebagai  tempat  bekerja.  Tugas  yang 
harus  dikerjakan  seorang  pembantu  rumah  tangga  sangat 
bermacam-macam  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  ada  di 
rumah  tempat  bekerja. 

Pembantu  rumah  tangga  bertugas  mengurus  dan 
menyelesaikan  semua  pekerjaan  rumah.  Misalnya,  memasak, 
mencuci,  membersihkan  rumah,  mengasuh  anak-anak,  dan 
sebagainya,  yang  menjadi  pekerjaan  ibu  rumah  tangga. 
Banyak  sekali  alasan  yang  digunakan  oleh  seseorang  yang 
menggunakan  jasa  pembantu.  Misalnya,  karena  istri  bekerja 
dari  pagi  sehingga  jika  ia  membereskan  semua  pekerjaan 
rumah,  akan  sangat  memberatkan.  Oleh  sebab  itu,  digunakan 
jasa  pembantu  untuk  meringankan  pekerjaan  istri. 

Alasan  yang  digunakan  oleh  seorang  istri  yang 
menginginkan  memiliki  pembantu  karena  tidak  mau 
mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga.  Padahal,  menyelesaikan 


pekerjaan  rumah  adalah  tugas  istri.  Jika  istri  mampu  membagi 
waktu  dengan  baik,  maka  sebanyak  apa  pun  pekerjaan  rumah 
tangga  dan  sesibuk  apa  pun  istri,  maka  ia  akan  tetap  bisa 
menyelesaikan  pekerjaan  rumah.  Dengan  demikian,  pekerjaan 
rumah  tangga  dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  istri  dan  semua 
orang  yang  ada  di  dalam  rumah  tersebut  harus  membantu 
dan  bekerja  sama. 

Tujuan  menggunakan  jasa  pembantu  adalah  untuk 
membantu  sebuah  keluarga  membersihkan  dan  menyelesaikan 
semua  pekerjaan  rumah.  Ada  juga  yang  mengatakan,  tujuan 
memiliki  pembantu  rumah  tangga  adalah  menghindarkan  diri 
dari  kesibukan  mengurus  rumah  tangga.  Seseorang  yang  tidak 
menginginkan  untuk  mengurus  rumah  tangga  seharusnya 
tidak  membangun  ruranah  tangga.  Jika  seseorang  membangun 
rumah  tangga,  maka  mau  tidak  mau  harus  mengurus  rumah 
tangga yang  dibangunnya. 

Menggunakan  jasa  pembantu  rumah  tangga  bukanlah  hal 
yang  salah.  Namun,  sebelum  menggunakan  jasa  pembantu, 
akan  lebih  baikjika  mempertimbangkan  berbagai  macam  hal 
sehingga  kehadiran  seorang  pembantu  dapat  benar-benar 
membantu  menyelesaikan  pekerjaan  rumah,  bukan  untuk  hal 
yang  lain.  Hal-hal  yang  patut  diperhitungkan  misalnya  luas 
rumah.  Anda  harus  memperhitungkan  luas  rumah  Anda  saat 
akan  menggunakan  jasa  pembantu.  Jika  luas  rumah  Anda 
tidak  terlalu  luas  dan  Anda  menggunakan  jasa  pembantu, 
tentu  hal  tersebut  hanya  membuang-buang  uang  saja.  Jika 
rumah  yang  Anda  miliki  tidak  terlalu  luas,  akan  lebih  baikjika 
Anda  menyelesaikan  pekerjaan  sendiri  saja.  Namun,  jika  rumah 


30 


31 


Anda  luas  dan  Anda  kesulitan  untuk  membersihkannya sendiri 
maka  akan  lebih  baik  jika  Anda  menggunakan  pembantu 
rumah  tangga.  Hal  itu  bisa  membantu  Anda  menyelesaikan 
pekerjaan  rumah.  Dengan  demikian,  jika  Anda  membersihkan 
rumah,  tidak  merasa  kesulitan  menyelesaikannya, 

Jumlah  anak  yang  Anda  miliki  juga  harus  Anda  perhatikan 
jika  akan  menggunakan  jasa  pembantu  rumah  tangga.  Jika  anak 
yang  ada  dalam  keluarga  Anda  baru  satu,  tentu  Anda  tidak  akan 
kesulitan  merawatnya.  Apalagi  jika  Anda  seorang  ibu  yang  tidak 
memiliki  kesibukan,  tentu  akan  lebih  baik  jika  Anda  sendiri  yang 
merawat  anak  Anda.  Jika  anak  yang  ada  dalam  keluarga  Anda 
lebih  dari  duadan  usianya tidak  terlalu  jauh,  mungkin  membuat 
Anda  kesulitan  merawat  anak  Anda.  Dengan  demikian,  Anda 
membutuhkan  seseorang  yang  dapat  membantu  Anda  merawat 
anak-anak  Anda  agar  mereka  mendapatkan  perawatan  yang 
sama.  Apalagi  jika  anak  Anda  ada  yang  rewel,  tentu  memiliki 
pembantu  akan  membantu  Anda. 

Berikutnya,  berapa  gaji  yang  akan  Anda  berikan  adalah 
hal  yang  penting  yang  harus  Anda  pikirkan  jika  menggunakan 
jasa  pembantu  rumah  tangga.  Jika  Anda  menggunakan 
jasa  pembantu,  maka  Anda  berkewajiban  memberikan 
gaji  kepadanya.  Untuk  memberikan  gaji  kepada  seseorang 
yang  menjadi  pembantu  di  rumah  Anda,  maka  Anda  harus 
mengeluarkan  uang  yang  lebih,  Jika  biasanya  Anda  hanya 
mengeluarkan  uang  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan 
rumah  tangga  Anda,  maka  jika  Anda  memiliki  pembantu 
rumah  tangga,  Anda  harus  mengeluarkan  uang  yang  lebih 
untuk  membayar  pembantu  Anda  tersebut.  Tentu  hal  ini 


akan  membuat  pengeluaran  menjadi  semakin  banyak.  Jika 
pengeluaran  semakin  banyak,  sedangkan  penghasilan  tidak 
bertambah,  maka  uang  yang  Anda  miliki  tentu  akan  berkurang. 
Sebab,  Anda  harus  membayar  gaji  pembantu  yang  ada  di 
rumah  Anda. 

Anda  harus  menghitung  berapa  penghasilan  keluarga 
setiap  bulannya.  Apakah  penghasilan  yang  ada  di  keluarga  pas- 
pasan  atau  memiliki  kelebihan.  Anda  harus  mempertimbangkan 
hal  tersebut  sebelum  memutuskan  menggunakan  jasa 
pembantu  rumah  tangga.  Jika  penghasilan  keluarga  hanya 
pas-pasan,  akan  lebih  baik  jika  Anda  tidak  menggunakan  jasa 
pembantu.  Dengan  demikian,  uang  yang  Anda  miliki  akan 
membawa  manfaat  untuk  Anda.  Penghasilan  yang  pas-pasan, 
tetapi  menggunakan  jasa  pembantu  tentu  akan  membuat 
pemasukan  dalam  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan 
menjadi  semakin  berkurang. 

Penghasilan  dan  pemasukan  yang  ada  di  keluarga  Anda 
akan  lebih  baik  jika  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan 
keluarga.  Dengan  demikian,  semua  kebutuhan  yang  ada 
di  keluarga  Anda  dapat  terpenuhi  dan  bisa  membantu 
menyejahterakan  keluarga.  Jika  menggunakan  pembantu, 
maka  uang  yang  didapatkan  menjadi  semakin  sedikit.  Jika 
penghasilan  dalam  keluarga  Anda  sedikit,  tetapi  masih  Anda 
gunakan  untuk  membayar  gaji  pembantu,  hal  tersebut  akan 
membuat  penghasilan  dalam  keluarga  Anda  menjadi  semakin 
berkurang.  Tentu  hal  tersebut  akan  membuat  Anda  tidak  bisa 
memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  Anda  dengan  baik. 
Keluarga  Anda  pun  menjadi  kurang  sejahtera. 


32 


33 


Tetapi,  jika  Anda  merasa  uang  yang  Anda  miliki  lebih, 
Anda  bisa  menggunakan  jasa  pembantu.  Anda  tidak 
akan  kekurangan  jika  hams  membayar  pembantu  rumah 
tangga  karena  memiliki  uang  lebih  yang  bisa  digunakan 
untuk  melakukan  hal  lain  yang  tidak  terlalu  penting  untuk 
kesejahteraan  keluarga  Anda.  Meskipun  demikian,  tetap 
harus  diingat,  kelebihan  uang  yang  Anda  miliki  seharusnya 
tidak  Anda  gunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak  penting  dan 
tidak  bermanfaat.  Kelebihan  uang  dapat  Anda  gunakan  untuk 
menyiapkan  masa  depan  Anda.  Dengan  demikian,  uang  yang 
Anda  miliki  akan  benar-benar  bermanfaat. 

Menabung  kelebihan  uang  yang  dimiliki  akan  membantu 
Anda  mempersiapkan  keuangan  keluarga  Anda  dengan  lebih 
baik.  Dengan  demikian,  Anda  memiliki  uang  tambahan  yang 
bisa  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mendadak.  Tentu 
hal  tersebut  akan  lebih  baik  daripada  harus  menggunakan 
kelebihan  uang  untuk  membayar  pembantu.  Jika  Anda 
menggunakan  pembantu,  uang  kelebihan  Anda  akan 
berkurang  untuk  membayar  gaji  pembantu.  Jika  pekerjaan 
rumah  dapat  Anda  selesaikan  sendiri,  tidak  menggunakan 
jasa  pembantu,  maka  Anda  akan  memiliki  kelebihan  uang 
yang  lebih  banyak. 

Konsekuensinya,  Anda  harus  membersihkan  dan 
menyelesaikan  semua  pekerjaan  rumah  sendiri.  Hal  tersebut 
tentu  membuat  Anda  harus  berusaha  dan  bekerja  keras  untuk 
menyelesaikan  segala  pekerjaan  di  rumah  Anda.  Jika  Anda 
tidak  mau  membersihkan,  maka  rumah  Anda  akan  selalu 
kotor.  Hal  ini  adalah  salah  safu  cara  yang  bisa  membuat 


Anda  memiliki  rasa  tanggung  jawab.  Jika  Anda  bertanggung 
jawab  dengan  rumah  Anda,  maka  Anda  akan  berusaha  untuk 
membersihkannya.  Sekalipun  Anda  harus  merasa  capek. 

Meskipun  pekerjaan  di  rumah  Anda  banyak  dan  berat, 
jika  Anda  mengerjakannya  dengan  senang  hati,  maka  semua 
pekerjaan  akan  selesai.  Tidak  ada  salahnya  jika  Anda  harus 
bekerja  keras  untuk  membersihkan  rumah.  Sebab,  yang 
menempati  rumah  adalah  Anda  dan  keluarga  Anda  sendiri. 
Menggunakan  jasa  pembantu  rumah  tangga  memang  bukan 
hal  yang  salah  karena  semua  pekerjaan  akan  selesai  tanpa  Anda 
harus  merasa  capek.  Namun,  Anda  benar-benar  harus  siap  jika 
pengeluaran  keluarga  Anda  semakin  banyak.  Jangan  sampai 
Anda  menggunakan  jasa  pembantu,  tetapi  kebutuhan  keluarga 
Anda  tidak  terpenuhi.  Hal  ini  tentu  bukan  sesuatu  yang  baik. 

Hal  yang  terpenting  dalam  keluarga  adalah  kesejahteraan 
anggota  keluarga.  Jika  keluarga  Anda  kurang  sejahtera,  maka 
Anda  harus  berusaha  menyejahterakan  keluarga  Anda  terlebih 
dahulu.  Oleh  sebab  itu,  sebelum  Anda  menggunakan  jasa 
pembantu,  usahakan  untuk  menghitung  pemasukan  keluarga 
Anda. 

Merawat  rumah  agarselalu  bersih  tidak  harus  menggunakan 
jasa  pembantu.  Jika  Anda  mengerjakan  dengan  senang  hati  dan 
rutin,  maka  kebersihan  rumah  Anda  akan  terjaga.  Jika  Anda 
tidak  mau  merasakan  lelah  yang  berlebihan  saat  membersihkan 
rumah  karena  tidak  memiliki  pembantu,  maka  Anda  bisa 
mengajak  anggota  keluarga  yang  lain  untuk  membersihkan 
rumah  bersama-sama. 


34 


35 


BEfHKflN  TU6AS  MRSIH6-MRSIH6 
KEPBDft  BNIGGOTR  KELUftftGffl 


^emiliki  rumah  adalah  harapan  dan  keinginan  semua 
ftTijforang.Tidak  ada  orang  yang  tidak  menginginkan  untuk 
memiliki  rumah  sendiri.  Rumah  yang  dimiliki  oleh 
seseorang  bisa  membantunya  untuk  mendapatkan  kesejukan, 
ketenangan,  dan  kebahagiaan.  Dengan  memiliki  rumah,  maka 
seseorang  bisa  melakukan  berbagai  macam  kegiatan  bersama 
dengan  keluarga.  Jika  Anda  memiliki  rumah,  maka  Anda  bisa 
memiliki  tempat  yang  tetap  untuk  berkumpul  dengan  keluarga 
dan  orang-orang  yang  Anda  sayangi.  Hari-hari  yang  Anda  jalani 
pun  menjadi  lebih  indah  dan  berwarna. 

Semua  orang  yang  telah  menikah  tentu  memiliki  keluarga. 
Mereka  akan  menjalani  hidup  bersama  dengan  pasangan 
dalam  sebuah  rumah  tangga.  Oleh  sebab  itu,  jika  seseorang 
tidak  memiliki  rumah,  maka  ia  tidak  bisa  memiliki  tempat  yang 


37 


tetap  untuk  berkumpul  dengan  keluarga.  Menikah  adalah 
harapan  semua  orang,  Dengan  menikah,  maka  seseorang  bisa 
menemukan  pasangan  yang  dapat  menemani  menjalani  hidup 
ini.  Tidak  ada  seorang  pun  yang  bisa  menjalani  hidup  sendiri 
tanpa  pasangan.  Hidup  berpasangan  akan  selalu  lebih  baik. 

Oleh  sebab  itu,  semua  orang  harus  berusaha  menemukan 
pasangan  hidupnya.  Hal  itulah  yang  membuat  semua  orang 
menginginkan  untuk  menikah.  Pernikahan  yang  dilakukan 
oleh  dua  orang  yang  berlawanan  jenis  akan  disebut  berumah 
tangga.  Jika  memutuskan  menikah,  berarti  telah  memutuskan 
menjalani  rumah  tangga  dengan  seseorang  yang  menjadi 
pasangannya.  Dengan  demikian,  orang  yang  telah  menikah 
memiliki  keluarga  yang  baru. 

Ketika  orang  telah  menikah,  maka  disebut  telah  berumah 
tangga.  Biasanya  orang  yang  menikah  menjalani  hidup 
bersama  dalam  sebuah  rumah  dan  membentuk  keluarga 
di  rumah  tersebut.  Orang  yang  sudah  menikah  berusaha 
membangun  rumah  tangga  dengan  sebaik  mungkin.  Mereka 
berusaha  mendapatkan  keturunan  karena  anak  adalah 
generasi  kedua  dalam  keluarga. 

Orang  yang  telah  menikah  terkadang  menjalani  hidup 
dengan  pasangan  dan  memisahkan  diri  dari  orangtua.  Namun, 
ada  juga  pasangan  yang  telah  menikah  masih  tinggal  bersama 
orangtua.  Orang  yang  telah  menikah,  tetapi  masih  bersama 
orangtua  tidak  memiliki  kebebasan  mengatur  rumah  yang 
ditinggali  karena  rumah  tersebut  milik  orangtua.  Segala 
sesuatu  yang  terjadi  dalam  rumah  tersebut  sesuai  dengan 
aturan  yang  ada  dan  yang  diberikan  oleh  orangtua.  Dengan 


begitu,  pasangan  tersebut  tidak  dapat  mengatur  rumah 
sesuai  dengan  keinginannya  karena  yang  mengatur  adalah 
orangtua. 

Namun,  banyak  juga  pasangan  yang  menikah  memilih 
tinggal  di  rumah  yang  terpisah  dari  orangtua.  Salah  satu 
keuntungan  jika  memisahkan  diri  dari  orangtua  adalah  bisa 
mengatur  segala  sesuatu  dan  mengendalikan  rumah  tangga 
yang  dibentuk.  Wanita  yang  baru  saja  menikah  biasanya 
membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  bisa  beradaptasi 
dengan  suami.  Sebab,  wanita  yang  biasanya  tinggal  dengan 
orangtua  menjadi  tinggal  bersama  seorang  laki-laki  yang 
bukan  keluarga,  yang  telah  jadi  suaminya. 

Walaupun  sebelum  menikah  telah  mengenal  cukup 
lama,  setelah  menikah  tetap  saja  membutuhkan  waktu  untuk 
menyesuaikan  diri.  Apalagi  jika  setelah  menikah  hanya  tinggal 
berdua  dengan  suami,  maka  istri  harus  berusaha  memahami 
suami  dengan  baik  sehingga  rumah  tangga  yang  dibangun 
berjalan  dengan  baik.  Bagi  pasangan  yang  baru  menikah 
dan  hanya  tinggal  berdua  saja  dalam  satu  rumah,  bisa  timbul 
masalah.  Biasanya,  masalah  yang  timbul  adalah  kesulitan 
mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga.  Jika  segala  pekerjaan 
tidak  dibagi,  maka  akan  menjadi  beban  salah  satu  pihak. 

Seharusnya  pekerjaan  yang  ada  di  rumah  tangga 
dikerjakan  bersama-sama.  Dengan  demikian,  tidak  ada  salah 
satu  pihak  yang  merasa  terbebani.  Apabila  hanya  dikerjakan 
satu  orang,  maka  akan  menjadi  pekerjaan  yang  berat.  Namun, 
jika  dikerjakan  dengan  bersama-sama  akan  lebih  ringan  untuk 
dikerjakan.  Sekarang  ini,  banyak  keluarga  yang  mengandalkan 


38 


39 


pembantu  rumah  tangga.  Padahal,  memiliki  pembantu  akan 
menambah  pengetuaran  keluarga.  Jika  penghasilan  yang  ada 
pas-pasan,  tentu  tidak  menggunakan  jasa  pembantu  rumah 
tangga. 

Jika  demikian,  maka  mau  tidak  mau  semua  anggota 
keluarga  harus  mengerjakan  pekerjaan  yang  ada  di  dalam 
rumah.  Segala  pekerjaan  adalah  tanggung  jawab  bersama. 
Namun,  kebanyakan  orang  tidak  mau  bekerja  sama  untuk 
mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga.  Biasanya,  banyak  laki- 
laki  atau  suami  yang  menyerahkan  pekerjaan  rumah  kepada 
wanita  atau  istri.  Apabila  hal  tersebut  terjadi,  maka  akan 
jadi  beban  salah  satu  pihak  saja.  Tidak  menjadi  masalah  jika 
yang  mendapatkan  tugas  tidak  merasa  keberatan.  Namun, 
jika  istri  juga  memiliki  kesibukan  yang  lain,  maka  ia  tentu 
merasa  mendapatkan  pekerjaan  yang  berat  dalam  menjalani 
hari-harinya.  Oleh  sebab  itu,  akan  lebih  baik  jika  pekerjaan  di 
rumah  diselesaikan  bersama-sama  sehingga  semua  orang 
yang  ada  di  keluarga  bisa  merasakan  beratnya  mengerjakan 
pekerjaan  rumah. 

Sudah  seharusnya  semua  pekerjaan  rumah  dikerjakan 
bersama-sama.  Sebab,  semua  orang  yang  ada  di  rumah  itulah 
yang  mengotori  rumah,  maka  akan  lebih  baik  jika  mereka  pula 
yang  membersihkannya  secara  bersama-sama.  Jika  seseorang 
tidak  merasakan  susahnya  membersihkan  segala  sesuatu, 
maka  ia  akan  mengotori  rumah  dengan  seenaknya.  Sebaliknya, 
jika  merasakan  susahnya  membersihkan  rumah,  maka  semua 
anggota  keluarga  akan  menjaga  kebersihan  bersama  dan  tidak 
seenaknya. 


Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  untuk  menerapkan 
tanggung  jawab  menjaga  kebersihan  adalah  memberikan 
tugas  kepada  semua  orang  yang  ada  di  keluarga.  Sebuah 
keluarga  tidak  hanya  ada  satu  orang,  minimal  ada  dua  orang. 
Sebuah  rumah  tangga  pasti  ada  suami  dan  istri.  Sebab,  suami 
dan  istri  adalah  bagian  utama  yang  membentuk  sebuah 
keluarga. 

Ayah  sebagai  seorang  suami  dari  istri  dan  ayah  dari  anak- 
anaknya.  Dalam  sebuah  keluarga  dan  rumah  tangga,  ayah 
berperan  sebagai  pencari  nafkah,  pendidik,  pelindung,  pemberi 
rasa  aman,  sebagai  kepala  keluarga,  anggota  dari  kelompok 
sosial,  dan  anggota  masyarakat  dari  lingkungannya.  Sebab, 
ayah  adalah  orang  yang  memimpin  keluarga.  Sementara 
itu,  ibu  sebagai  istri  dari  suami  dan  ibu  dari  anak-anaknya. 
Seorang  ibu  berperan  sebagai  seseorang  yang  mengurus 
rumah  tangga,  pengasuh  dan  pendidik  anak-anaknya, 
pelindung,  sebagai  salah  satu  anggota  dari  kelompok  sosial, 
dan  anggota  masyarakat  dari  lingkungannya.  Selain  itu,  ibu 
juga  sebagai  pencari  nafkah  tambahan  dalam  keluarga. 

Anak  adalah  hasil  atau  keturunan  yang  didapatkan 
dalam  sebuah  keluarga.  Anak-anak  melaksanakan  tugasnya 
sesuai  dengan  tingkat  perkembangannya,  baik  fisik,  mental, 
sosial,  maupun  spiritual.  Anak  adalah  generasi  kedua  dari 
orangtuanya.  Sebab,  anak  adalah  orang-orang  yang  akan 
melanjutkan  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  orangtuanya. 
Namun,  tugas  masing-masing  anggota  keluarga  yang 
sebenarnya  bukan  hanya  itu  saja.  Semua  anggota  keluarga 
bertugas  membantu,  mengurus,  dan  menyelesaikan  semua 


40 


41 


pekerjaan  rumah.  Sebab,  rumah  adalah  tanggung  jawab 
bersama  semua  orang  yang  menempatinya.  Termasuk 
pekerjaan  membersihkan  rumah,  Membersihkan  rumah 
bersama  tidak  harus  dikerjakan  setiap  hari,  tetapi  bisa 
dikerjakan  seminggu  sekali, 

Jika  setiap  harinyayang  membersihkan  rumah  adalah  ibu 
atau  istri,  maka  saat  hari  Minggu  semua  orang  di  keluarga 
harus  membantu  ibu  membersihkan  rumah.  Hal  ini  juga  bisa 
menjadi  salah  satu  cara  untuk  menumbuhkan  kekompakan 
dalam  keluarga.  Di  hari  Minggu  Anda  dan  keluarga  bisa 
membersihkan  rumah  bersama-sama.  Caranya  dengan 
membagi  tugas  untuk  masing-masing  orang.  Jika  ayah  tidak 
mau  membersihkan  rumah  sendiri,  maka  ia  bisa  membantu 
saat  ibu  sedang  membersihkan  rumah. 

Anak  dalam  keluarga  juga  harus  dibiasakan  membersihkan 
rumah  sehingga  jika  telah  tumbuh  dewasa  dan  menikah, 
mereka  telah  terbiasa  dengan  bersih-bersih  rumah.  Selain  itu, 
jika  anak  diberi  tanggung  jawab  untuk  membersihkan  rumah, 
maka  anak  akan  membantu  menjaga  kebersihan  rumah 
sehingga  tidak  akan  mengotori  rumah  dengan  seenaknya. 
Melatih  anak  untuk  menjaga  kebersihan  bisa  dilakukan  dengan 
membiasakan  anak  untuk  membersihkan  kamar  mereka 
sendiri,  misalnya  merapikan  dan  membersihkan  tempattidur. 
Jika  orangtua  membiasakan  anak-anaknya  membersihkan 
kamar  tidurnya,  maka  bisa  membantu  anak  membiasakan 
diri  menjaga  kebersihan.  Jika  telah  terbiasa,  maka  anak  akan 
menjaga  kebersihan  di  semua  tempat  ia  berada. 


Agar  semua  orang  yang  ada  di  rumah  Anda  memiliki 
tanggung  jawab  membersihkan  rumah,  maka  Anda  harus 
mengajarkan  anak  Anda  membersihkan  rumah  sejak  kecil. 
Mintalah  anak  agar  membantu  Anda  membersihkan  rumah 
sesuai  dengan  kemampuannya.  Dengan  begitu,  anak  akan 
terbiasa  membantu  Anda  membersihkan  rumah.  Untuk 
menjaga  kebersihan  rumah,  Anda  dapat  memberikan 
tugas  kepada  semua  anggota  keluarga.  Usahakan  untuk 
membiasakan  anak  Anda  selalu  menjaga  kebersihan  rumah. 

fXXS£*> 


42 


43 


<x><xxxx><>><x><><><x>o<x>o<><>o<><><>o<><x><x>o<x><x><><xx^ 


anyak  cara  yang  dilakukan  untuk  membuat  rumah 
[menjadi  tempatyang  nyaman.  Selain  dengan  fasilitas- 
fasilitas,  cara  yang  dilakukan  dengan  membuat 


ruangan-ruangan  di  dalam  rumah.  Sebuah  rumah  biasanya 
memiliki  bagian-bagian  dan  ruangan-ruangan  yang  berbeda- 
beda  sehingga  seseorang  bisa  melakukan  berbagai  macam 
kegiatan  di  dalam  rumahnya.  Jika  sebuah  rumah  hanya 
memiliki  satu  bagian  atau  satu  ruangan  saja,  maka  semua 


orang  yang  ada  di  dalam  rumah  tersebut  melakukan  berbagai 
macam  kegiatan  di  ruangan  tersebut.  Tentuakan  lebih  baik  jika 
sebuah  rumah  memiliki  ruangan  yang  berbeda-beda  sehingga 
bisa  melakukan  hal  yang  berbeda  dengan  nyaman.  Biasanya, 
antara  ruangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dipisahkan 
dengan  dinding. 


45 


Dinding  di  dalam  rumah  juga  bermanfaat  untuk  melindungi 
atau  membatasi  suatu  ruang  di  alam  terbuka.  Jika  tidak  ada 
dinding,  maka  sebuah  rumah  akan  selaiu  dalam  keadaan 
yang  terbuka,  tidak  ada  yang  membatasi  antara  ruangan  yang 
satu  dengan  yang  lainnya.  Bagian  dan  ruangan  yang  ada  di 
dalam  rumah  bermacam-macam  dan  memiliki  fungsi  yang 
berbeda.  Misalnya,  teras,  ruang  tamu,  kamartidur,  dapur,  dan 
sebagainya. 

Bagian-bagian  dan  ruangan-ruangan  di  dalam  rumah 
sangat  bermacam-macam.  Namun  terkadang,  banyak  orang 
yang  tidak  membuat  rumah  dengan  banyak  ruang.  Akibatnya, 
banyak  kegiatan  kadang  dilakukan  dalam  ruangan  yang  sama. 
Hal  tersebut  terjadi  karena  jumlah  ruangan  yang  terbatas, 
yang  biasanya  tergantung  pada  luas  rumah.  Jika  sebuah 
rumah  luas,  maka  jumlah  ruangannya  juga  banyak.  Namun, 
jika  sempit,  maka  jumlah  ruangan  di  dalam  rumah  juga  lebih 
sedikit  karena  menyesuaikan  dengan  luas  tanahnya. 

Banyak  sekali  ruangan  yang  ingin  dibangun,  tetapi 
terkadang  tanah  dan  luas  rumah  yang  dimiliki  tidak  mencukupi. 
Oleh  sebab  itu,  terkadang  ruangan  yang  dibangun  terbatas. 
Padahal,  ruangan  yang  ada  dalam  rumah  akan  menentukan 
kegiatan  yang  akan  dilakukan  semua  orang  yang  ada  di 
rumah. 

Teras  depan  rumah  adalah  bagian  yang  paling  depan 
yang  ada  di  sebuah  rumah.  Teras  depan  umumnya  berfungsi 
sebagai  tempat  untuk  menerima  tamu.  Selain  itu,  teras 
depan  merupakan  wajah  dari  rumah  yang  membuat  orang 
berpendapat  tentang  apa  yang  dilihatnya.  Ruangan  bagian 


depan  ini  setidaknya  harus  seimbang  dengan  ruang  di  dalam 
dan  ruangan  lain  yang  adadi  sekitarnya.  Biasanya  teras  depan 
juga  digunakan  sebagai  tempat  bersantai.  Sebab,  udara 
di  depan  rumah  tentu  akan  lebih  segar  jika  dibandingkan 
dengan  yang  ada  di  dalam  rumah.  Namun,  tidak  semua 
orang  menggunakan  teras  depan  untuk  menerima  tamu  yang 
datang.  Biasanya,  tamu  ditempatkan  di  ruang  tamu. 

Ruang  tamu  adalah  tempat  yang  digunakan  untuk 
menerima  tamu  atau  semua  orang  yang  datang  ke  rumah. 
Namun,  banyak  juga  yang  membuat  kamar  tamu  sebagai 
tempat  yang  digunakan  untuk  melakukan  berbagai  macam 
kegiatan.  Ruang  tamu  harus  selaiu  dijaga  kebersihannya 
karena  sebuah  ruangan  yang  ditujukan  untuk  tamu.  Orang- 
orang  yang  menempati  ruang  tamu  bukanlah  orang-orang 
yang  selaiu  berada  di  rumah.  Tamu-tamu  yang  datang,  tidak 
hanya  orang-orang  yang  telah  Anda  kenal  dengan  baik. 

Sebuah  ruang  tamu  mencerminkan  orang  yang  memiliki 
rumah.  Dengan  kata  lain,  ruang  tamu  adalah  wajah  pemilik 
rumah.  Dari  ruang  tersebut,  para  tamu  menilai  orang  yang 
memiliki  rumah.  Oleh  sebab  itu,  tidak  jarang  ruang  tamu 
selaiu  menjadi  ruangan  yang  paling  mewah,  cantik,  dan  rapi 
dibandingkan  ruangan  lain  di  rumah  Anda. 

Ruang  keluarga  juga  merupakan  salah  satu  ruangan 
yang  ada  di  dalam  sebuah  rumah.  Ruang  keluarga  biasanya 
digunakan  sebagai  tempat  untuk  berkumpul  dengan  semua 
anggota  keluarga  setelah  beraktivitas.  Semua  orang  yang 
ada  di  dalam  keluarga  dalam  setiap  harinya,  tentu  memiliki 
kesibukan  yang  berbeda-beda  sehingga  tidak  memiliki 


46 


47 


waktu  untuk  berkumpul  dengan  anggota  keluargayang  lain. 
Pulang  beraktivitas  adalah  waktu  luang  yang  dimiliki  oleh 
seseorang  untuk  bisa  berkumpul  dengan  keluarga.  Waktu 
luang  yang  dimiliki  oleh  semua  orang  yang  ada  di  keluarga 
bisa  dimanfaatkan  untuk  berkumpul  bersama.  Dengan 
memiliki  ruang  keluarga,  maka  semua  anggota  keluarga  bisa 
berkumpul  bersama  di  ruangan  tersebut,  misalnya  menonton 
TV  bersama. 

Bagian  yang  lain  adalah  kamartidur.  Kamartidur  adalah 
salah  satu  bagian  yang  selalu  ada  di  dalam  sebuah  rumah. 
Kamartidur  adalah  tempatyang  digunakan  untuk  beristirahat 
atau  tidur.  Setelah  beraktivitas  seharian,  maka  seseorang  selalu 
berusaha  beristirahat  untuk  mengembalikan  energi  yang  telah 
terbuang  selama  seharian  dan  mempersiapkan  diri  untuk  hari 
esok.  Namun  saat  ini,  kamartidurtidak  hanya  menjadi  tempat 
yang  digunakan  untuk  tidur  saja.  Kamar  tidur  bisa  menjadi 
salah  satu  tempat  yang  favorit  seseorang  saat  berada  di  rumah 
untuk  melakukan  banyak  kegiatan.  Misalnya,  menggunakan 
kamartidursebagai  tempat  untuk  belajar,  mengerjakan  tugas 
kantor,  menghilangkan  perasaan  suntuk,  dan  sebagainya. 
Oleh  sebab  itu,  sebuah  kamar  tidur  seharusnya  selalu 
terjaga  kebersihannya  sehingga  penghuninya  mendapatkan 
kenyamanan  dalam  menjalani  hari-hari. 

Bagian  yang  tak  kalah  penting  adalah  dapur.  Tempat  ini 
adalah  salah  satu  ruangan  yang  harus  ada  dalam  sebuah 
rurpah.  Dapur  digunakan  sebagai  tempat  memasak.  Semua 
orang  membutuhkan  makanan  untuk  dapat  bertahan  hidup. 
Jikatidak  makan,  maka  seseorang  tidak  bisa  bertahan  hidup 


dengan  baik.  Sederhananya,  semua  orang  harus  selalu 
melakukan  kegiatan  memasak  untuk  membuat  makanan.  Oleh 
sebab  itu,  dalam  sebuah  rumah  harus  memiliki  dapur  yang 
digunakan  sebagai  tempat  untuk  memasak  atau  menyiapkan 
makanan.  Secara  otomatis,  jika  kegiatan  memasak  dilakukan 
di  sembarang  tempat,  maka  bisa  membuat  tempat  tersebut 
menjadi  kotor.  Kegiatan  memasak  adalah  mengubah  segala 
sesuatu  menjadi  makanan.  Oleh  sebab  itu,  dapur  harus  tetap 
dijaga  kebersihannya  sehingga  makanan  yang  dimasak  pun 
akan  terjaga  kebersihannya.  Makanan  yang  bersih  akan 
menjadikan  badan  lebih  sehat. 

Ruangan  lain  adalah  kamar  mandi,  Kamar  mandi 
merupakan  salah  satu  ruangan  yang  ada  dalam  sebuah  rumah. 
Semua  orang  yang  membangun  rumah  akan  membangun 
kamar  mandi.  Kamar  mandi  adalah  tempat  khusus  yang 
digunakan  sebagai  tempat  untuk  mandi  dan  membersihkan  diri. 
Jika  orang  tidak  mandi,  maka  akan  terganggu  kesehatannya. 
Semua  orang  harus  selalu  membersihkan  badan  dan  memiliki 
kamar  mandi.  Jika  di  dalam  sebuah  rumah  tidak  ada  kamar 
mandi,  maka  tidak  ada  tempat  untuk  membersihkan  badan. 
Sebuah  kamar  mandi  harus  selalu  dijaga  kebersihannya. 
Jika  tidak  dijaga  kebersihannya,  maka  tidak  dapat  membantu 
seseorang  membersihkan  badan. 

Bagi  yang  mempunyai  kendaraan,  menjadi  penting 
keberadaannya  ruangan  garasi.  Garasi  merupakan  tempat 
khusus  yang  digunakan  untuk  memarkirkan  kendaraan.  Jika 
rumah  tidak  memiliki  garasi,  maka  kendaraan  yang  dimiliki 
akan  diletakkan  di  tempat  yang  sembarangan.  Kendaraan 


48 


49 


biasanya  mengandung  oli.  Jika  tidak  ditempatkan  dalam 
ruangan  yang  khusus,  maka  oli  yang  menetes  akan  mengotori 
ruangan.  Noda  oli  terkadang  sulit  dibersihkan.  Agar  oli  tidak 
mengotori  tempatyang  lainnya,  maka  kendaraan  ditempatkan 
dalam  garasi.  Sebuah  garasi  juga  harus  selalu  dijaga 
kebersihannya.  Oli  yang  menetes  di  lantai  garasi  harus  selalu 
dibersihkan  jika  tidak  ingin  menimbulkan  noda  dan  kotoran 
yang  sulit  dihilangkan. 

Nah,  ini  juga  yang  tak  kalah  penting  untuk  dijadikan 
perhatian,  yaitu  gudang.  Dalam  sebuah  rumah  biasanya 
juga  terdapat  gudang.  Namun,  tidak  semua  orang  yang 
membangun  rumah  menyediakan  gudang.  Sebab,  banyak 
orang  berpendapat  jika  gudang  adalah  ruangan  yang  tidak 
terlalu  penting.  Gudang  biasanya  digunakan  untuk  menyimpan 
barang-barang  yang  sudah  tidak  terpakai.  Gudang  yang  ada 
di  dalam  sebuah  rumah  bisa  digunakan  untuk  menyimpan 
barang-barang  bekas  sehingga  tidak  memenuhi  isi  rumah. 
Jika  tidak  ada  gudang,  maka  barang  yang  sudah  tidak  terpakai 
akan  tetap  menjadi  satu  dengan  barang  yang  terpakai. 

Dengan  adanya  gudang,  maka  akan  memisahkan  barang- 
barang  yang  masih  dipakai  dan  yang  sudah  tidak  dipakai 
lagi.  Gudang  yang  ada  dalam  rumah  harus  dibersihkan 
dengan  rutin.  Sebab,  berisikan  barang-barang  yang  sudah 
tidak  dipakai  sehingga  ruangan  di  dalam  gudang  mudah 
menimbulkan  bau  yang  tidak  enak  dan  mendatangkan  banyak 
hewan,  misalnya  kecoa,  tikus,  dan -sebagainya.- Dengan 
■membersihkan  gudang  secara  rutin,  maka  kebersihannya  akan 
selalu  terjaga.  Usahakan  untuk  menata  barang-barang  yang 


ada  dalam  gudang  dengan  rapi  sehingga  tidak  kesulitan  jika 
akan  membersihkan  gudang. 

Sebuah  rumah  juga  terdapat  teras  samping.  Namun, 
tidak  semua  rumah  yang  dibangun  seseorang  memiliki  teras 
samping.  Teras  yang  paling  banyak  dimiliki  oleh  orang-orang 
hanyalah  teras  depan  saja.  Meskipun  demikian,  ada  juga  orang 
yang  membangun  teras  samping  di  rumahnya.  Teras  samping 
biasanya  dibangun  karena  di  samping  rumah  yang  dibangun, 
terdapat  lahan  kosong.  Teras  samping  yang  dibangun  karena 
tanah  yang  dimiliki  berbentuk  melebar  sehingga  bersisa  di 
bagian  samping.  Teras  bagian  samping  bisa  dimanfaatkan 
untuk  menjalankan  hobi  atau  tempat  untuk  menenangkan 
diri. 

Banyak  orang  memanfaatkan  teras  samping  rumah 
sebagai  tempat  menyalurkan  hobi  ataupun  tempat  bersantai. 
Biasanya,  teras  samping  bersifat  tertutup  sehingga  hanya 
orang  tertentu  saja  yang  mengetahuinya.  Teras  samping  harus 
selalu  dijaga  kebersihannya  sehingga  dapat  memberikan 
kenyamanan. 

Selaln  teras  depan  dan  samping,  biasanya  sebuah  rumah 
juga  memiliki  teras  belakang.  Teras  belakang  adalah  bagian 
rumah  yang  banyak  dibangun  selain  teras  depan.  Teras 
belakang  biasanya  terhubung  langsung  dengan  halaman 
belakang  rumah  sehingga  biasanya  dibuat  lebih  luas  di  bagian 
belakang.  Teras  belakang  biasanya  digunakan  sebagai  ruang 
keluarga  untuk  berkumpul  bersama.  Teras  belakang  biasanya 
dibuat  dengan  senyaman  mungkin.  Teras  belakang  yang 
berhubungan  langsung  dengan  halaman  belakang  membuat 


50 


51 


suasana  menjadi  lebih  nyaman.  Kebersihan  teras  belakang 
harus  dijaga  dengan  baik.  Jika  teras  belakang  selalu  terjaga 
kebersihannya,  maka  menjadi  tempatyang  nyaman  dan  santai 
untuk  berkumpul  dengan  keluarga. 

Banyak sekali  bagian  dan  ruangan  yang  ada dalam  sebuah 
rumah.  Setiap  ruangan  harus  selalu  dijaga  kebersihannya 
sehingga  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Ruangan  terlihat 
kotor  bisa  menimbulkan  rasa  tidak  nyaman.  Oleh  karenanya, 
menjaga  kebersihan  setiap  ruangan  harus  dilakukan  sehingga 
dapat  terjaga  kenyamanannya.  Kenyamanan  adalah  hal  yang 
terpenting  yang  diinginkan  seseorang.  Mau  tidak  mau,  Anda 
harus  selalu  berusaha  agar  rumah  Anda  selalu  terlihat  bersih 
dan  rapi.  Jika  semua  orang  yang  ada  di  rumah  Anda  tidak 
merasa  nyaman,  maka  mereka  tidak  bisa  bertahan  lama  di 
rumah.  Oleh  sebab  itu,  kenyamanan  dan  kebersihan  adalah 
hal  yang  utama. 

©6K50 


PERABOTAN  DAN  PEAKAKAS 
BISA  MEMPEACANTIK  RUMAH 

000<><>0<><X>C>00<X><X><><><><*>°<><><><><><><><>>C>0<>^^ 


ebenarnya,  rumah  yang  baik  untuk  seseorang  bukanlah 
rumah  mewah  yang  menyediakan  berbagai  macam 
fasilitas.  Hal  yang  terpenting  adalah  rumah  dapat 
memberikan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  penghuninya 
dalam  menjalani  hidup,  termasuk  kenyamanan  dan  hal- 
hal  yang  terbaik.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk 
mendapatkan  rumah  yang  nyaman.  Tentu  Anda  juga 
menginginkan  memiliki  rumah  yang  nyaman  sehingga  dapat 
membantu  Anda  memperoleh  kebahagiaan. 

Saat  ini,  semua  orang  berusaha  mengisi  rumah  dengan 
barang-barang  yang  menarik  untuk  mendapatkan  kenyamanan. 
Banyak  pula  yang  mengisi  rumahnya  dengan  barang-barang 
hanya  untuk  koleksi  saja  sehingga  hanya  untuk  memperindah 
rumah.  Perabotan  rumah  memiliki  bentuk  dan  terbuat  dari 


52 


53 


bahan  yang  bermacam-macam  sehingga  akan  membuat 
rumah  menjadi  lebih  indah.  Pemilihan  bahan  yang  tepat 
adalah  hal  yang  akan  membantu  menjadikan  rumah  lebih 
indah.  Jika  bahan  yang  dipiiih  tidak  tepat  dan  tidak  sesuai, 
maka  tidak  akan  memperindah  rumah. 

Untuk  mempercantik  rumah,  tidak  perlu  harus  memiiiki 
rumah  yang  besar  dan  tampilan  furnitur  mewah  dengan 
merek-merek  terkenal.  Rumah  yang  besar  dengan  furnitur 
mewah  tidak  akan  menjamin  keindahan.  Jika  tidak  bisa  menata 
isi  rumah  dengan  baik,  maka  keindahan  rumah  tidak  akan 
terlihat.  Rumah  yang  indah  tidak  hanya  rumah  yang  mewah 
saja,  tetapi  rumah  yang  sederhana  juga  bisa  menjadi  indah. 
Hal  yang  terpenting  adalah  cara  menata  rumah  dengan  baik. 
Jika  rumah  ditata  dengan  baik,  maka  rumah  yang  biasa  dan 
kecil  tetap  akan  terlihat  indah.  Jadi,  rumah  yang  indah  tidak 
hanya  rumah  yang  besar  dan  mewah. 

Rumah  mungil  dan  tampilan  furnitur  yang  sederhana 
pun,  bisa  menonjolkan  kecantikan.  Itu  semua  memang 
sangat  tergantung  pada  kreativitas  dan  sentuhan  tangan.  Jika 
seseorang  memiiiki  kreativitas  yang  tinggi,  maka  barang  yang 
sederhana  bisa  menjadi  barang  yang  mewah  dan  menarik 
untuk  dilihat. 

Kejelian  dalam  membeli  perlengkapan  rumah  seperti 
furnitur,  lantai,  dan  pilihan  warna  untuk  cat  dinding  adalah 
hal  lain  yang  juga  sangat  menentukan  keindahan  rumah. 
Jika  furnitur  rumah  serasi  dengan  segala  sesuatu  yang  ada  di 
rumah  Anda,  maka  akan  memperlihatkan  keindahan  rumah 
Anda.  Tetapi,  jika  tidak  serasi,  maka  tidak  akan  terlihat  indah. 


Berikut  ini,  ada  beberapa  kiat  pintar  membuat  rumah  Anda 
agar  terlihat  lebih  cantik  dan  gaya. 

Pertama,  pemilihan  pada  furnituryang  akan  Anda  gunakan 
untuk  mengisi  rumah.  Ketika  memilih  furnitur,  pilihlah  model 
yang  tahan  lama  dan  berkualitas  baik  sehingga  Anda  tidak 
harus  cepat  membeli  furnitur  yang  baru.  Jangan  coba-coba 
menomor-duakan  kualitas  ataupun  kenyamanan.  Jika  Anda 
pandai  memilih,  maka  Anda  dapat  memperoleh  furnitur  yang 
awet.  Jika  Anda  memilih  furnitur  yang  tidak  tahan  lama,  maka 
akan  menghabiskan  uang  untuk  membeli  furnituryang  baru. 
Memilih  furnitur  yang  awet  dapat  mengurangi  pemborosan. 
Meskipun  mahal,  jika  berkualitas  akan  lebih  baik  dibandingkan 
dengan  murah,  tetapi  cepat  rusak. 

Kedua,  aneka  alat  makan  adalah  peralatan  yang  bisa 
membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih  cantik  dan  indah.  Banyak 
orang  yang  menghias  rumahnya  dengan  berbagai  macam 
peralatan  makan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  mengoleksi 
peralatan  makan.  Perlengkapan  makan  juga  berpengaruh 
pada  tatanan  meja  makan  sehingga  terlihat  menarik.  Jika 
perlengkapan  makan  yang  Anda  miliki  lengkap,  maka  meja 
makan  Anda  akan  penuh  dengan  perabotan  yang  bermacam- 
macam.  Keluarkan  kreativitas  Anda  dengan  memadupadankan 
aneka  peralatan  makan  dengan  berbagai  warna  dan  corak  yang 
senada.  Kalau  Anda  menata  dengan  sembarangan  tidak  akan 
menimbulkan  keserasian,  justru  menimbulkan  hal  kontras  dan 
tidak  akan  terlihat  indah. 

Ketiga,  memadupadankan  furnitur  tua  dengan  model 
terbaru.  Dengan  begitu,  maka  suasana  rumah  Anda  tidak 


54 


55 


akan  terlihat  kuno  sekaligus  tidak  modern.  Jika  Anda 
menggabungkan  keduanya,  maka  suasana  rumah  Anda  akan 
terlihat  lebih  menarik  dan  unik.  Dengan  perpaduan  itu,  maka 
bisa  membuat  tampilan  rumah  Anda  akan  tampil  seperti 
baru.  Padahal,  Anda  tetap  menggunakan  barang-barang  lama 
yang  Anda  miliki.  Tetapi,  ketika  dipadukan  dengan  barang 
model  terbaru,  maka  rumah  Anda  akan  terlihat  baru.  Namun, 
jangan  sampai  mengatur  dengan  salah,  Anda  harus  mengatur 
keduanya  dengan  seimbang,  jangan  sampai  ada  yang  lebih 
menonjol. 

Keempat,  pilihan  warna  dari  peralatan  yang  ada  di 
dalam  rumah  Anda.  Ketika  memilih  warna  untuk  perabotan, 
sesuaikanlah  dengan  kepribadian  Anda.  Jangan  sampai  warna 
yang  Anda  pilih  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  Anda.  Jika 
tidak  sesuai,  maka  rumah  yang  Anda  miliki  tidak  akan  menjadi 
tempatyang  nyaman  untuk  Anda.  Pilihlah  warna-warna  hangat 
dengan  sentuhan  romantis  atau  warna-warna  dingin  yang 
nyaman  sehingga  membuat  keluarga  menjadi  betah  berlama- 
lama  di  dalam  rumah.  Dengan  memberikan  warna-warna 
yang  lembut  dan  romantis,  maka  akan  bisa  menciptakan 
kebersamaan  di  dalam  keluarga  Anda.  Kebersamaan  dalam 
keluarga  akan  membuat  rumah  yang  Anda  menjadi  lebih 
indah. 

Kelima,  ketika  Anda  sedang  mempertimbangkan  untuk 
mendekorasi  atau  merenovasi  sebuah  ruangan,  maka  tidak 
ada  salahnya  bila  terlebih  dahulu  metihat-lihat  majalah 
k'husus  untuk  perabotan  rumah.  D.engan  demikian,  Anda  bisa 
mengikuti  perkembangan  zaman.  Selain  itu,  barang-barang 


yang  ada  di  rumah  Anda  tetap  bisa  Anda  manfaatkan  dan 
rumah  Anda  tetap  menjadi  lebih  baik. 

Keenam,  cara  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk  membantu 
memperindah  rumah  adalah  dengan  memperbarui  warna- 
warna  yang  ada  di  rumah  Anda.  Memperbarui  warna,  akan 
membuat  rumah  Anda  terlihat  berbeda  sehingga  dapat  terlihat 
lebih  indah  dan  menarik. 

Ketujuh,  dengan  memberikan  tangga  bambu  di  rumah 
Anda,  maka  akan  membuatnya  menjadi  menarik.  Anda  bisa 
memasangkan  tangga  bambu  yang  kecil  sebagai  peralatan 
yang  akan  membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih  indah.  Dengan 
tangga  bambu,  maka  Anda  dapat  meletakkan  barang-barang 
yang  bisa  menghiasi  rumah  Anda. 

Misalnya,  menggunakan  tangga  bambu  kecil  untuk 
meletakkan  majalah.  Selain  itu,  bisa  juga  Anda  gunakan 
untuk  memajang  koleksi-koleksi  atau  kain  yang  Anda  miliki. 
Dengan  begitu,  akan  membantu  membuat  rumah  Anda 
menjadi  lebih  indah  dan  menarik.  Banyak  hal  lainnya  yang 
bisa  membantu  Anda  menata  dan  membuat  rumah  Anda 
menjadi  lebih  menarik.  Sebisa  mungkin  Anda  membuat 
rumah  Anda  menjadi  rumah  yang  indah  dan  menarik  bagi 
setiap  orang  yang  datang.  Jika  Anda  mampu  melakukan  hal 
tersebut,  maka  rumah  yang  Anda  miliki  akan  menjadi  tempat 
yang  menyenangkan  untuk  Anda. 

Membuat  rumah  menjadi  tempat  yang  menyenangkan 
dan  indah  tidak  hanya  dilakukan  dengan  menggunakan 
barang-barang  yang  mewah.  Barang  yang  sederhana  dapat 


56 


57 


Anda  gunakan  untuk  membuat  rumah  menjadi  lebih  menarik 
asalkan  Anda  dapat  menatanya  dengan  baik. 

Perabotan  yang  bisa  Anda  gunakan  untuk  menghiasi 
rumah  adalah  lemari,  kursi  dan  meja,  meja  televisi,  dan 
sebagainya.  Lemari  adalah  benda  yang  sering  digunakan 
oleh  banyak  orang  untuk  menghiasi  rumah.  Banyak  orang 
menggunakan  lemari  sebagai  tempat  untuk  meletakkan 
barang-barang  yang  menjadi  koleksinya.  Dengan  demikian, 
barang-barang  yang  menjadi  koleksinya  bisa  dilihat  oleh 
banyak  orang.  Salah  satu  lemari  yang  sering  digunakan  untuk 
menghiasi  ruangan  adalah  lemari  kaca  yang  transparan. 
Barang-barang  koleksi  akan  terlihat  lebih  indah  jika  diletakkan 
di  dalam  lemari  kaca. 

Perabotan  lain  yang  bisa  digunakan  untuk  membuat 
rumah  menjadi  lebih  indah  adalah  kursi  dan  meja.  Meja  dan 
kursi  yang  bisa  digunakan  untuk  tempat  duduk  sekaligus 
sebagai  hiasan  yang  akan  membuat  rumah  menjadi  lebih 
indah.  Jika  desain  meja  dan  kursi  indah,  maka  membuat 
rumah  menjadi  lebih  indah  lagi. 

Kebanyakan  ibu  rumah  tangga  suka  mengoleksi  peralatan 
masak  yang  berasal  dari  tembaga.  Namun,  banyak  ibu  rumah 
tangga  yang  tidak  bisa  merawat  dan  membersihkan  peralatan 
yang  berasal  dari  tembaga  dengan  baik.  Biasanya  barang- 
barang  yang  berbahan  tembaga  memiliki  bentukyang  menarik 
sehingga  banyak  orang  yang  menggunakannya  sebagai 
hiasan. 

.  Peralatan  masak  yang  berbahan  tembaga  biasanya  disukai 
banyak  orang.  Biasanya  juga  merupakan  bahan-bahan  antik 


sehingga  banyak  orang  menggunakannya  sebagai  hiasan. 
Barang-barang  yang  antik  akan  membuat  rumah  menjadi 
lebih  menarik  dan  indah.  Peralatan  yang  tergolong  dalam 
benda  pecah  belah  juga  bisa  digunakan  sebagai  hiasan. 
Barang  pecah  belah  memiliki  bentuk  yang  beraneka  macam 
sehingga  akan  menjadi  barang  yang  indah  jika  digunakan 
sebagai  hiasan. 

Masih  banyak  barang  lainnya  yang  akan  membantu 
membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih  menarik.  Barang  yang 
bisa  Anda  gunakan  untuk  menghiasi  rumah  bisa  Anda 
sesuaikan  dengan  kreativitas  yang  ada  dalam  diri  Anda. 
Peralatan  dan  perabotan  yang  ada  di  rumah  bisa  Anda  ubah 
dan  otak-atik  sesuai  kreativitas  Anda. 

Hal  itulah  yang  menyebabkan  banyak  orang  mengoleksi 
peralatan  dan  perabotan  rumah  tangga.  Tujuannya  untuk 
membuat  rumah  yang  dimiliki  menjadi  lebih  indah  dan 
menarik.  Sebab,  perabotan  dan  peralatan  yang  ada  di  dalam 
rumah  bisa  membuat  rumah  Anda  menjadi  indah  dan  menarik. 
Jika  di  dalam  rumah  Anda  belum  terdapat  banyak  peralatan 
dan  perabotan,  maka  Anda  harus  membeli  peralatan  dan 
perabotan  yang  bisa  membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih 
cantik.  Namun,  jika  Anda  tidak  mampu  membelinya,  maka 
Anda  tetap  dapat  mempercantik  rumah  dengan  menata 
barang  perabotan  yang  sudah  ada  dengan  baik. 


58 


59 


MEfiflWflT  BLflT  omm 

ooooooooo<>x>o<>o<x>oo<x><><hs<x><x><>o<>o<>c><>c><x><x><x><^^ 


I 


.^J^^apur  digunakan  sebagai  tempat  untuk  memasak  atau 
""|menyiapkan  makanan.  Dapur  biasanya  digunakan 
hanya  untuk  memasak  saja.  Dengan  begitu,  segala 
sesuatu  yang  ada  di  dapur  biasanya  tidak  berada  di  tempat  lain. 
Sebagian  besar  rumah  pasti  memiliki  dapur.  Jika tidak  memiliki 
dapur,  maka  tidak  ada  tempat  khusus  yang  bisa  digunakan 
untuk  memasak.  Padahal,  memasak  adaiah  kegiatan  rutin 
yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar  keluarga.  Jadi,  alangkah 
baiknya  jika  sebuah  rumah  memiliki  dapur.  Dengan  begitu, 
Anda  tidak  harus  memasak  di  ruangan  lain  sehingga  tidak 
mengotori  tempat  tersebut. 

Di  dalam  dapur,  terdapat  alat-alat  dapur.  Alat-alat  dapur 
biasanya  hanya  digunakan  dan  ada  di  dapur  saja.  Banyak 
sekali  peralatan  dapur  yang  digunakan  seseorang  yang  akan 


61 


memasak  sehingga  di  dalam  dapurterdapat  banyak  peralatan. 
Alat-alat  dapur adalah  alat-alat  yang  biasanya  digunakan  untuk 
memasak,  menyajikan  makanan  serta  peralatan  makan  dan 
minum.  Banyak  orang  tidak  bisa  merawat  peralatan  dapur 
dengan  baik  sehingga  mudah  rusak.  Padahal,  merawat  segala 
sesuatu  yang  bermanfaat  adalah  hal  yang  harus  dilakukan. 
Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  terjadinya  pemborosan. 
Pemborosan  adalah  hal  yang  sering  dilakukan  pada  sebagian 
besar  orang.  Banyak  sekali  peralatan  yang  digunakan  untuk 
memasak,  misalnya  talenan,  baskom,  saringan,  perabot 
plastik,  dan  sebagainya. 

Jika  peralatan  yang  ada  rusak,  maka  harus  diganti 
dengan  yang  baru.  Padahal,  peralatan  dapur  sangat  banyak 
dan  beraneka  macam,  tentu  juga  membutuhkan  uang  yang 
banyak  untuk  menggantinya.  Jika  Anda  merawat  dengan  baik, 
maka  tidak  akan  mudah  terjadi  kerusakan.  Penyebab  rusaknya 
peralatan  dapur  bisa  disebabkan  sering  dipakai.  Namun,  bisa 
juga  karena  tidak  pernah  dipakai.  Segala  sesuatu  yang  sering 
dipakai  akan  mudah  mengalami  kerusakan.  Sebab,  kekuatan 
dan  kualitas  barang  tersebut  telah  berkurang  sehingga  tidak 
bisa  dimanfaatkan  dengan  maksimal. 

Barang-barang  yang  tidak  pernah  dipakai  juga  akan  mudah 
mengalami  kerusakan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  manfaat 
barang  tersebut  tidak  digunakan  dengan  sebaik  mungkin. 
Dengan  demikian,  manfaat  barang  tersebut  akan  berkurang 
jika- dibandingkan  dengan  manfaat  yang  sebenarnya.  Oleh 
sebab  itu,  barang  yang  tidak  pernah  dipakai  juga  mudah 
mengalami  kerusakan.  Perawatan  yang  kurang  tepat  juga 


akan  menyebabkan  peralatan  dapur  yang  digunakan  untuk 
memasak  menjadi  mudah  rusak.  Jadi,  sebaiknya  peralatan 
dapur  dirawat  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  memiliki 
manfaat  dalam  waktu  yang  lama. 

Peralatan  dapur  yang  Anda  gunakan  tentu  bermacam- 
macam  dan  memiliki  bentuk  yang  berbeda-beda.  Perawatan 
yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  manfaat  dan  kegunaannya 
juga  berbeda-beda  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya. 
Dengan  begitu,  tidak  bisa  jika  peralatan  dapur  dirawat  dengan 
cara  yang  sama.  Oleh  sebab  itu,  perawatan  yang  dilakukan 
juga  membutuhkan  perawatan  yang  khusus.  Terkadang,  ada 
peralatan  yang  digunakan  untuk  meletakkan  berbagai  bahan 
makanan  dan  ada  juga  yang  digunakan  untuk  memasak 
sehingga  noda  yang  tertinggal  juga  bermacam-macam. 

Perawatan  yang  dilakukan  untuk  membersihkan  noda 
yang  tertinggal  juga  berbeda-beda.  Noda  atau  kotoran  yang 
tertinggal  di  peralatan  dapur,  misalnya  lemak,  darah,  getah 
sayuran,  dan  sebagainya.  Jika  tidak  dibersihkan  dengan 
cara  yang  benar,  maka  akan  menjadi  noda  yang  sulit  untuk 
dihilangkan.  Setelah  Anda  menggunakan  peralatan  dapur, 
seharusnya  Anda  segera  membersihkannya  sehingga 
noda  yang  tertinggal  mudah  dibersihkan.  Jika  tidak  segera 
dibersihkan,  maka  noda  akan  tertinggal  dan  bisa  bercampur 
dengan  noda-noda  yang  lainnya. 

Terkadang  banyak  orang  yang  tidak  memerhatikan 
peralatan  dapuryang  sepele  sehingga  dalam  membersihkannya 
hanya  seenaknya  saja.  Misalnya,  Anda  mungkin  tidak 
memerhatikan  talenan  yang  ada  di  dapur  Anda.  Talenan  adalah 


62 


63 


alat  yang  digunakan  untuk  alas  memotong  segala  sesuatu  ! 

yang  akan  Anda  masak.  Saat  akan  memasak,  tentu  Anda 
memotong  bermacam-macam  sayuran  dan  bahan  makanan  ; 

sehingga  noda  yang  tertinggal  juga  bermacam-macam.  Jika  ; 

tidak  dibersihkan  dengan  benar,  maka  bisa  meninggalkan  noda 
yang  bercampur,  Agartalenan  kayu  yang  ada  di  dapur  Anda 
terbebas  dari  potongan  sayur  dan  daging,  maka  Anda  harus 
bisa  merawatnya  dengan  baik.  Jika  tidak,  maka  talenan  Anda 
akan  terdapat  bekas  sayuran  dan  daging.  Cara  yang  bisa  Anda 
lakukan  adalah  oleskan  minyak  goreng  pada  talenan  sehingga 
noda  akan  terangkat.  Namun,  Anda  harus  menggunakan 
minyak  goreng  yang  masih  baru. 

Peralatan  dapur  yang  berasal  dari  plastik  adalah  peralatan 
yang  terkadang  terdapat  noda  yang  sulit  dihilangkan.  Apalagi 
jika  noda  yang  ada  mengandung  minyak,  tentu  akan  sulit 
dihilangkan.  Anda  harus  membersihkannya  dengan  cara  yang 
benar  sehingga  noda  yang  ada  akan  hilang  dengan  mudah. 

Cara  yang  bisa  Anda  lakukan  adalah  dengan  merendam  alat 
tersebut  pada  larutan  yang  bisa  Anda  buat  sendiri.  Larutan 
yang  bisa  Anda  gunakan  untuk  membersihkan  noda  yang 
tertinggal  di  perabotan  plastik  adalah  larutan  airyang  dicampur 
dengan  pemutih.  Anda  bisa  merendam  peralatan  plastik  Anda 
dalam  larutan  tersebut  selama  20  menit.  Maka,  noda  yang  ada 
dalam  peralatan  plastik  akan  terangkat  dengan  baik.  Setelah 
20  menit,  bilas  dengan  air  bersih  dan  cuci  dengan  sabun  dan 
air  hangat.  Air  hangat  bisa  membantu  menghilangkan  noda 
"  pada  peralatan  plastik. 


Selain  itu,  Anda  bisa  membersihkan  peralatan  plastik 
dengan  menggunakan  baking  soda.  Caranya  dengan  membuat 
larutan  baking  soda  yang  dicampur  dengan  air.  Sebelum 
mencuci  peralatan  plastik,  rendam  terlebih  dahulu  peralatan 
dapur  Anda  dengan  menggunakan  larutan  baking  soda  selama 
10  menit.  Setelah  10  menit  Anda  bisa  mencucinya. 

Banyak  ibu  rumah  tangga  yang  terkadang  tidak  bisa 
merawat  peralatan  masak  yang  berbahan  aluminium  dengan 
baik  sehingga  mudah  rusak.  Anda  tidak  perlu  khawatir. 
Anda  bisa  merawat  dan  menjaga  peralatan  masak  Anda 
yang  berbahan  aluminium  dengan  mudah  sehingga  dapat 
bertahan  lama.  Untuk  membersihkan  peralatan  masak  yang 
berbahan  aluminium,  langkah  yang  bisa  Anda  lakukan  adalah 
rebuslah  air  yang  sudah  ditambahkan  sedikit  cuka  hingga 
mendidih  dalam  peralatan  baru  atau  yang  belum  digunakan, 
seperti  wajan,  panci,  pengukus,  dan  alat  memasak  lainnya 
yang  berbahan  aluminium.  Hal  ini  bisa  mencegah  makanan 
lengket  saat  diolah.  Sementara,  untuk  membersihkan 
peralatan  aluminium  yang  menghitam  dan  berkarat,  tentu 
bukanlah  hal  yang  mudah.  Namun,  Anda  dapat  dengan  mudah 
melakukannya.  Caranya,  dengan  menggunakan  campuran  air 
dan  teh.  Anda  bisa  melarutkan  teh  ke  dalam  air,  setelah  itu 
masukkan  peralatan  masak  ke  dalam  larutan  tersebut.  Lalu, 
gosok  dengan  spons  dan  bilas  hingga  bersih. 

Terkadang  peralatan  masak  yang  Anda  gunakan 
menjnggalkan  bauamis  yang  sulit  dihilangkan.  Anda  pun 
menjadi  malas  untuk  menggunakannya  kembali.  Untuk 
menghilangkan  bau  amis  atau  anyiryang  masih  menempel, 


64 


65 


bubuhi  dengan  beberapatetesairjeruknipis/lemon.  Diamkan 
selama  15  menit,  lalu  cuci  bersih  menggunakan  sabun  cuci 
dan  spons.  Khusus  untuk  loyang,  cetakan  kue,  dan  wadah 
lainnya  yang  tidak  terkena  api  secara  langsung,  setelah  dic<JCi 
bisa  dikeringkan  di  bawah  terik  matahari  atau  panaskan  datam 
oven  selama  2  menit.  Bisa  juga  Anda  rawat  dengan  dikeringkan 
menggunakan  lap  bersih.  Hal  ini  untuk  menghilangkan  noda 
atau  flekyang  akan  merusak  penampilan  peralatan  tersebut. 

Bagi  ibu  rumah  tangga,  peralatan  masak  adalah  hal 
yang  penting.  Meskipun  tidak  suka  memasak  atau  tidak 
menggunakan  alat  yang  ada  untuk  memasak,  banyak  ibu 
rumah  tangga  membeli  peralatan  masak  untuk  dikoieksi.  Oleh 
sebab  itu,  kebanyakan  ibu  rumah  tangga  memiliki  peralatan 
memasak.  Peralatan  masak  yang  kebanyakan  dikoieksi  adalah 
yang  berasal  dari  bahan  tembaga.  Namun,  banyak  ibu  rumah 
tangga  yang  tidak  bisa  merawat  dan  membersihkan  peralatan 
yang  berasal  dari  tembaga  dengan  baik  sehingga  koleksi 
mereka  terlihat  tidak  bagus. 

Peralatan  masak  tembaga  merupakan  koleksi  yang  cukup 
disukai  para  penggemar  barang  antik  sebab  kebanyakan 
barang  yang  berbahan  tembaga  adalah  barang-barang  antik. 
Itulah  sebabnya  barang-barang  yang  berbahan  tembaga 
seharusnya  dirawat  dan  dibersihkan  dengan  baik.  Jika  tidak, 
maka  keindahannya  akan  berkurang.  Meski  tergolong  mahal, 
sifat  penghantar  panasnya  yang  cukup  baik  kerap  menjadi 
alasan  mengapa  banyak  prang  menyukai  bahan  satu  ini. 
Namun,  jika  Anda  tidak  tahu  bagaimana  harus  merawatnya, 
maka  kecemerlangannya  akan  pudar.  Barang-barang  yang 

66 


terlihat  tidak  cemerlang  tidak  akan  indah  lagi  karena  bisa 
terlihat  buram. 

Cara  paling  mudah  untuk  membersihkan  alat  dapur  dari 
bahan  ini  dengan  menggunakan  lemon.  Asam  yang  terdapat 
dalam  lemon  bisa  membantu  mengangkat  kotoran  yang 
tertinggal  pada  peralatan  tembaga.  Caranya,  potong  lemon 
menjadi  2  bagian,  lalu  percikkan  ke  permukaan  alat  masak 
bersamaan  dengan  garam.  Gosok  dengan  kencang  hingga 
lemon  dan  garam  menghapus  semua  bekas  noda.  Setelah 
noda  yang  ada  dalam  peralatan  terlihat  agak  bersih,  bisa  Anda 
cuci.  Cuci  hingga  bersih,  bilas,  lalu  keringkan. 

Peralatan  makan  saat  ini  sudah  berkembang  dan  lebih 
variatif,  bahan  yang  digunakan  juga  bermacam-macam. 
Salah  satu  yang  banyak  digemari  adalah  yang  berasal  dari 
bahan  keramik.  Sekarang,  banyak  orang  yang  menggunakan 
peralatan  makan  yang  berbahan  keramik  dan  banyak  pula  yang 
menjadikannya  sebagai  benda-benda  koleksi.  Selain  murah, 
peralatan  makan  dari  bahan  ini  juga  memiliki  keragaman 
pola  yang  cantik.  Peralatan  yang  berbahan  dari  keramik 
biasanya  memiliki  bentuk  dan  motif  yang  indah  sehingga 
jika  digunakan  akan  terlihat  mewah.  Namun,  banyak  orang 
tidak  bisa  merawatnya  dengan  baik.  Untuk  memilih  dan 
merawat  peralatan  keramik  Anda  agar  tetap  bagus,  berikut 
kiat-kiatnya. 

Untuk  memilih  peralatan  makan  yang  berasal  dari 
keramik,  usahakan  untuk  memilih  bahan  yang  permukaannya 
halus.  Jika  permukaan  keramik  halus,  maka  mudah  untuk 
dibersihkan.  Jika  permukaannya  bergelombang  dan  kasar, 

67 


maka  cenderung  kotoran  akan  masuk  ke  dalam  pori-pori 
keramik  sehingga  menyulitkan  untuk  membersihkannya. 
Peralatan  yang  berbahan  keramik  jika  tidak  dibersihkan 
dengan  baik,  maka  bisa  mengurangi  kilauan  keramik  sehingga 
akan  terlihat  kusam  dan  jeiek.  Jadi,  jika  Anda  menggunakan 
peralatan  yang  berbahan  keramik,  usahakan  untuk  merawatnya 
dengan  baik.  Dengan  demikian,  keramik  akan  tetap  terlihat 
indah  dan  tetap  menarik.  Agar  tahan  lama,  cuci  peralatan 
makan  keramik  dengan  air  sabun  yang  hangat.  Lap  hingga 
kering  dan  usahakan  jangan  menumpuk  peralatan  terlalu 
banyak.  Pastikan  juga  cukup  ada  ruang  untuk  mengambil 
atau  menata  karena  keramik  berlapis  ini  mudah  sekali  retak. 
Jika  ruangannya  sempit,  maka  peralatan  akan  bergesek-gesek 
sehingga  mudah  retak. 

Sebisa  mungkin  Anda  merawat  peralatan  dapur  Anda 
dengan  sebaik-baiknya.  Jika  peralatan  dapur  Anda  terjaga 
kebersihannya  dengan  baik,  maka  bisa  bertahan  lama. 
Selain  itu,  saat  Anda  menggunakannya  untuk  memasak, 
masakan  yang  Anda  buat  juga  tidak  berubah  rasanya. 
Merawat  peralatan  dapur  bukanlah  hal  yang  mudah.  Namun, 
jika  Anda  mengetahui  langkah-langkahnya,  maka  Anda  bisa 
membersihkannya  dengan  benar.  Merawat  dan  membersihkan 
peralatan  dapur  adalah  hal  yang  rutin  harus  Anda  lakukan 
sehingga  dapat  bertahan  lama  dan  mengurangi  terjadinya 
pemborosan. 


06050 


000000<><><>0<>0<><X**><>CO0<><X><><*>00^^ 


anyak  bagian  rumah  yang  terbentuk  dari  kaca.  Namun, 
terkadang  banyak  orang  yang  tidak  bisa  merawat 
dan  membersihkan  kaca  dengan  baik  sehingga 
kaca  tidak  lagi  berkilau  seperti  semula.  Selain  itu,  banyak 
pula  barang  yang  mengandung  ataupun  terbuat  dari  kaca. 
Biasanya,  barang-barang  tersebut  akan  terlihat  lebih  berkilau 
jika  dibandingkan  dengan  benda yang  berasal  dari  bahan  yang 
lain.  Merawat  barang-barang  dari  kaca  membutuhkan  cara 
yang  khusus  agar  kaca  tetap  berkilau.  Jika  tidak  dibersihkan 


dengan  baik,  maka  kilauannya  akan  berubah  dan  tidak  bening. 
Tidak  mudah  memang  melakukan  perawatan.  Membutuhkan 


cara  khusus  dan  baik  agar  kaca  tetap  terjaga  dengan  baik 
sehingga  tetap  berkilau. 


69 


Kaca  adalah  benda  bening,  transparan,  dan  tembus 
pandang.  Kaca  yang  bening  bisa  membentuk  kilauan  yang 
indah.  Itulah  sebabnya  banyak  orang  menggunakan  kaca 
untuk  memperindah  rumah.  Tentu,  Anda  pernah  melihat 
rumah-rumah  yang  terdapat  banyak  kaca.  Rumah-rumah 
tersebut  akan  terlihat  lebih  indah  jika  dibandingkan  dengan 
rumah  biasa.  Kaca  yang  ada  di  dalam  sebuah  rumah,  biasanya 
digunakan  untuk  jendela,  lemari,  cermin,  dan  sebagainya. 

Kaca  adalah  salah  satu  benda  yang  tidak  asing  lagi  bagi 
masyarakat.  Banyak  sekali  manfaat  dari  penggunaan  kaca. 
Misalnya,  berkaca  saat  merias  diri,  menggunakan  lemari  kaca 
untuk  memajang  benda-bendayang  dikoleksi,  dan  sebagainya. 
Kaca  adalah  salah  satu  benda  padat  karena  bentuk  dan 
strukturnyayang  keras.Terkadang,  kaca  tidak  memiliki  warna 
yang  khas  sehingga  hanya  berwarna  bening. 

Kaca  adalah  salah  satu  benda  yang  berwujud  sehingga 
bisa  dipegang,  diubah  bentuk,  dan  sebagainya.  Namun,  kaca 
adalah  benda  yang  tersusun  atas  zat-zat  yang  seperti  cairan 
sehingga  terlihat  bening  jikadibandingkan  dengan  bendayang 
lainnya.  Meskipun  kaca  adalah  benda  padat,  kaca  tidak  tahan 
terhadap  benturan.  Jika  terbentur  benda  keras  lainnya,  maka 
kaca  akan  mudah  pecah.  Disebabkan  mudah  pecah  dan  rapuh, 
maka  harus  dijaga  dan  dirawat  dengan  sebaik  mungkm. 

Banyak  orang  yang  tidak  bisa  membersihkan  dan  merawat 
kaca  dengan  baik  sehingga  kilauannya  berkurang.  Kaca 
yang  semula  bening  dan  berkilau,  tetapi  tidak  mendapatkan 
perawatan  yang  baik,  maka  berubah  menjadi  buram  dan  tidak 
berkilau. Tentu  hal  tersebut  mengurangi  keindahan  dan  kilauan 


kaca.  Jadi,  Anda  harus  berusaha  merawat  kaca-kaca  dalam 
rumah  Anda  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  tetap  terjaga 
kilauannya.  Kilauan  dan  beningnya  kaca  adalah  salah  satu  hal 
utama  yang  memengaruhi  keindahan  kaca. 

Cara  mudah  yang  biasa  Anda  lakukan  untuk  membersihkan 
kaca  adalah  menggunakan  lap  basah.  Membersihkan  kaca 
hanya  dengan  menggunakan  air  dan  lap  basah  memang  bukan 
hal  yang  salah.  Namun,  serat  kain  lap  basah  dapattertinggal. 
Jika  ada  serat  kain  yang  tertinggal,  maka  kaca  tidak  bisa 
terlihat  bersih  dan  berkilau.  Bahkan,  justru  akan  terlihat  kotor 
karena  serat  kain  lap  yang  tertinggal  kadang  sulit  dihilangkan. 
Oleh  sebab  itu,  lebih  baik  jika  tidak  menggunakan  kain  lap 
basah  saat  membersihkan  kaca. 

Akan  lebih  baik  jika  Anda  membersihkan  permukaan  kaca 
dengan  kertas  koran.  Kertas  koran  tidak  akan  meninggalkan 
serat-serat  seperti  kain  lap.  Selain  itu,  kertas  koran  juga  lebih 
murah  karena  Anda  dapat  menggunakan  kertas  koran  bekas. 
Kertas  koran  juga  memiliki  daya  serap  yang  tinggi  sehingga 
bisa  menyerap  kotoran  di  permukaan  kaca  dengan  maksimal. 
Hal  itu  terjadi  karena  kertas  koran  memiliki  pori-pori  yang 
banyak  sehingga  memiliki  banyak  celah  yang  bisa  membantu 
mengangkat  kotoran  yang  ada  di  kaca. 

Saat  ini,  banyak  dijual  alat-alat  praktis  yang  bisa  membantu 
seseorang  melakukan  segala  sesuatu.  Sekarang  banyak  orang 
yang  membersihkan  kaca  dengan  tangkai  pembersih  kaca. 
Jika  menggunakan  tangkai  pembersih  kaca,  maka  seseorang 
harus  membersihkan  dengan  cepat  agar  tidak  meninggalkan 
bekas  dari  pembersih  kaca.  Jika  menggunakan  tangkai 


70 


71 


pembersih  kaca  dan  tidak  menggunakannya  dengan  cepat, 
maka  kotoran  yang  ada  di  kaca  mengikuti  gerak  pembersih, 
Kotoran  di  kaca  tidak  hilang,  tetapi  justru  merata  ke  seluruh 
permukaan.  Tentu  hal  tersebut  tidak  bisa  membersihkan 
permukaan  kaca  dengan  baik. 

Akan  lebih  baik  jika  membersihkan  kaca  dengan  kertas 
koran.  Penggunaan  kertas  koran  akan  menghindari  terjadinya 
noda  goresan.  Disebabkan  kertas  tidak  akan  menimbulkan 
goresan  sehingga  permukaan  kaca  bisa  terjaga.  Kaca  atau 
cermin  yang  enak  dilihat  adalah  yang  bersih  dan  cemerlang, 
Maka,  Anda  harus  berusaha  untuk  selalu  membuat  kaca- 
kaca  yang  ada  di  rumah  Anda  terlihat  bersih,  berkilau,  dan 
bening. 

Kaca  yang  terlihat  buram  dan  kotor  tidak  akan  enak  dilihat. 
Banyak  orang  yang  tidak  bisa  membersihkan  kaca  dengan 
benar.  Tujuannya  ingin  membersihkan  kaca,  justru  membuat 
kaca  semakin  kotor  dan  buram.  Untuk  membersihkan  kaca, 
usahakan  menggunakan  cairan  pembersih  kaca  yang  khusus. 
Dengan  begitu,  cairan  telah  mengandung  zat-zat  yang  bisa 
membantu  membersihkan  kaca.  Alat  yang  digunakan  untuk 
membersihkan  kaca  harus  alat-alat  yang  halus  sehingga  tidak 
menimbulkan  goresan  di  kaca.  Anda  bisa  menggunakan  s pons 
atau  pembersih  kaca  yang  berbahan  karet.  Spons  adalah  salah 
satu  benda  yang  lembut  sehingga  tidak  akan  meninggalkan 
bekas  dan  goresan  di  kaca.  Sementara  pembersih  kaca 
yang  berasal  dari  karet  akan  bersifat  elastis  sehingga  bisa 
mengikuti  permukaan  benda  yang  dibersihkan.  Dengan  begitu, 
permukaan  kaca  bisa  dibersihkan  dengan  baik. 


Membersihkan  kaca  dengan  arah  yang  tegak  lurus.  Jika 
hanya  membersihkan  kaca  searah  saja,  maka  kotoran  yang 
ada  akan  tertinggal  pada  salah  satu  sisi  kaca.  Membersihkan 
kaca  dengan  arah  yang  tegak  lurus  membantu  menghilangkan 
sisa  kotoran  yang  tertinggal  pada  salah  satu  sisi  kaca  dengan 
baik.  Pasta  gigi  juga  dapat  digunakan  untuk  membersihkan 
kaca.  Anda  bisa  menggunakan  pasta  gigi  untuk  membersihkan 
goresan-goresan  tipis  yang  terdapat  di  kaca.  Oleskan  pasta 
gigi  pada  daerah  yang  terdapat  goresan-goresan,  setelah 
itu  ratakan  dengan  kain  atau  dengan  menggunakan  spons. 
Setelah  itu,  bersihkan  kaca  yang  diberi  pasta  gigi. 

Sebaiknya  membersihkan  kaca  saat  cuaca  sedang 
mendung  atau  jangan  sampai  membersihkan  kaca  dengan 
ferkena  smar  matahari  langsung.  Jangan  membersihkan 
kaca  saat  cuaca  panas,  jika  Anda  melakukannya,  maka 
bisa  menimbulkan  goresan  dari  sisa  pembersih.  Selain 
itu,  pembersih  yang  digunakan  akan  mudah  mengering. 
Gunakan  sikat  gigi  yang  berbulu  halus  untuk  membersihkan 
kaca  yang  ada  di  jendela.  Menggunakan  sikat  berbulu  halus, 
dapat  membantu  menjangkau  tempat  yang  sempit.  Dengan 
demikian,  sudut-sudut  kaca  di  jendela  misalnya,  akan  mudah 
untuk  dijangkau  dan  dibersihkan. 

Untuk  mengilapkan  kaca  jendela,  Anda  bisa  menggunakan 

kain  katun  atau  kertas.  Hal  yang  terpenting  adalah  menggunakan 
benda  yang  halus  dan  tidak  menimbulkan  goresan.  Selain 
itu,  cara  yang  bisa  Anda  gunakan  untuk  membersihkan  dan 
merawat  kaca  adalah  menggunakan  kertas  dan  air.  Caranya, 
dengan  mempersiapkan  air  dalam  sebuah  wadah,  bisa  ember, 


72 


73 


gayung,  atau  semprotan  air.  Setelah  itu,  Anda  mempersiapkan 
kertas  koran  bekas.  Siapkan  dua  bagian  kertas  koran  bekas. 
Bagian  yang  pertama  kertas  koran  yang  akan  Anda  gunakan 
untuk  membersihkan  kaca,  sedangkan  bagian  yang  kedua 
Anda  gunakan  untuk  mengeringkan  air  yang  Anda  gunakan 
untuk  membersihkan  permukaan  kaca.  Anda  bisa  membasahi 
kertas  koran  yang  sebagian.  Jangan  membasahinya  terlalu 
basah.  Jika  kertas  koran  terlalu  basah,  maka  akan  hancur  dan 
tidak  bisa  digunakan. 

Setelah  membasahi  kertas,  kaca,  lalu  gosokkan  ke 
permukaan  kaca.  Gosokkan  secara  merata  sehingga 
kotoran  yang  terdapat  di  kaca  akan  terangkat  dengan  baik. 
Setelah  kertas  digosokkan  dengan  merata,  selanjutnya  Anda 
mempersiapkan  kertas  koran  yang  baru.  Kertas  koran  yang 
baru,  Anda  gunakan  untuk  membersihkan  dan  mengeringkan 
permukaan  kaca  yang  basah  karena  terkena  air  saat  Anda 
membersihkan  kaca.  Gosokkan  ke  kaca  hingga  kering 
sehingga  kaca  kembali  berkilau. 

Membersihkan  kaca-kaca  yang  ada  di  rumah  Anda  tidak 
dilakukan  setiap  hari.  Anda  bisa  membersihkannya  seminggu 
sekali  atau  saat  memiliki  waktu  luang.  Namun,  jangan  sampai 
sama  sekali  tidak  membersihkan  kaca  di  rumah  Anda.  Akan 
lebih  baik  jika  Anda  membersihkannya  dengan  rutin  sehingga 
kotorannya  tidak  terlalu  tebal. 

Jika  Anda  selalu  membersihkan  dalam  jangka  waktu 
seminggu  sekali.  Maka,  selama  jangka  waktu  itu  Anda  tetap 
harus  membersihkannya.  Anda  bisa  membersihkannya 
dengan  kemoceng  untuk  membersihkan  debu  dan  kotoran. 


Jika  kotoran  dan  debu  tidak  dibersihkan  setiap  hari,  maka 
akan  menebal.  Sebaliknya,  jika  selalu  dibersihkan,  maka  akan 
terjaga  kilau  dan  kebersihannya. 

Kaca  yang  jarang  dibersihkan,  maka  saat  akan 
membersihkannya  menjadi  sulit.  Disebabkan  kotoran  yang 
ada  di  kaca  sudah  mengendap  dan  telah  menyatu.  Jika  telah 
mengendap,  maka  kotoran  akan  sulit  dihilangkan  sehingga 
kaca  tidak  bisa  berkilau  dengan  baik.  Jika  selama  ini  Anda 
jarang  membersihkan  kaca-kaca  di  rumah  Anda,  maka  kaca- 
kaca  tersebut  menjadi  buram.  Namun,  jangan  khawatirAnda 
bisa  membersihkan  kaca  Anda  yang  telah  buram  tersebut. 

Cara  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk  membersihkan 
kaca  yang  telah  buram  bukanlah  hal  yang  sulit  dan  tidak 
membutuhkan  biaya  mahal.  Ada  cara  yang  mudah  untuk 
melakukan  hal  tersebut.  Bahan-bahan  dan  alat-alat  yang  Anda 
butuhkan  juga  tidak  terlalu  mahal.  Caranya  adalah  dengan 
mencampurkan  sabun  cair  dan  cuka.  Anda  bisa  mengambil 
1  sendok  makan  sabun  cair  atau  bisa  juga  menggunakan 
sabun  pencuci  piring,  lalu  campurkan  dengan  1  sendok  makan 
larutan  cuka.  Kemudian,  campur  dan  aduk  larutan  tersebut. 

Setelah  campuran  merata,  celupkan  kain  lap  ke  dalam 
larutan  tersebut.  Lalu,  gosokkan  kain  lap  yang  telah  Anda 
celupkan  ke  permukaan  kaca  yang  akan  Anda  bersihkan 
hingga  merata,  Diamkan  selama  3  menit  agar  larutan  yang 
Anda  gosokkan  membantu  mengangkat  kotoran  yang  ada 
di  kaca.  Dengan  demikian,  kotoran  yang  ada  di  permukaan 
kaca  terangkat  dengan  maksimal.  Setelah  itu,  bersihkan 
kaca  dengan  lap  bersih  sehingga  kotoran  dan  larutan  yang 


digosokkan  akan  terangkat.  Selain  dengan  kain  lap,  Anda juga 
bisa  menggunakan  kertas  koran  yang  masih  kering.  Dengan 
cara  ini,  kaca-kaca  yang  sudah  buram  akan  bisa  kembali 
menjadi  bersih  dan  berkilau  kembali, 

Membersihkan  kaca  tidak  harus  menggunakan  larutan 
dan  produk  khusus  untuk  membersihkan  kaca  yang  harganya 
mahal.  Anda  bisa  membersihkan  kaca-kaca  yang  ada  di 
rumah  Anda  dengan  menggunakan  bahan-bahan  biasa 
yang  Anda  gunakan  sehari-hari.  Dengan  begitu,  Anda  dapat 
melakukan  penghematan.  Misalnya,  dengan  menggunakan 
face  tonic  atau  face  toner  yang  biasa  Anda  gunakan  untuk 
membersihkan  wajah  Anda  sehari-harinya.  Caranya,  dengan 
menuangkan  penyegar  wajah  ke  atas  kaca,  kemudian  Anda 
gosok  dengan  lap  bersih,  Jika  hanya  Anda  lakukan  sekali  tidak 
bisa  menghilangkan  debu  dan  kotoran  yang  ada,  maka  Anda 
bisa  melakukannya  dengan  berulang  kali  sehingga  kotoran 
yang  tertinggal  benar-benar  hilang. 

Selain  dengan  menggunakan  penyegar  wajah,  Anda  juga 
bisa  menggunakan  tembakau  untuk  membersihkan  kaca  yang 
buram.  Caranya,  dengan  merendam  tembakau  sebanyak  2  ons 
selama  30  menit.  Setelah  30  menit,  Anda  bisa  menggunakan 
larutan  tembakau  yang  telah  Anda  buat  untuk  membersihkan 
kaca  yang  telah  buram  yang  ada  di  rumah  Anda.  Celupkan  kain 
lap  ke  dalam  larutan  tembakau.  Setelah  itu,  peras  kain  lap,  lalu 
gosokkan  ke  permukaan  kaca  yang  buram.  Ulangi  beberapa 
kali  hingga  kaca  yang  buram  menjadi  bersih  kembali.  Setelah 
Anda  menggosokkan  lap  ke  kaca,  lalu  gunakan  lap  basah  yang 
bersih  untuk  membersihkan  sisa  tembakau  yang  tertinggal 


di  kaca.  Setelah  sisa  tembakau  yang  tertinggal  di  kaca  telah 
Anda  bersihkan,  selanjutnya  membersihkan  kaca  dengan  kain 
lap  yang  kering.  Hasilnya,  kotoran  yang  tertinggal  di  kaca  bisa 
dibersihkan  dengan  maksimal  dan  kaca  tidak  lag!  buram. 

Sebisa  mungkin,  Anda  membersihkan  kaca  di  rumah 
Anda  dengan  rutin  agartetap  berkilau  dan  tidak  buram.  Jika 
kaca  terlihat  buram,  maka  kilau  dan  keindahannya  tidak  akan 
terlihat  lagi. 


76 


77 


M6M8UAT  imm  TGTflP  86RKILRU 


^gjjj^anyak  sekali  bagian  yang  ada  dalam  sebuah  rumah. 
fcflgjfSemua  rumah  pasti  memiliki  atap,  dinding,  dan 
''•W^iantai.  Jika  hal  tersebut  digabungkan  bersama, 
maka  akan  membentuk  sebuah  rumah  yang  bisa  ditempati. 
Semua  bangunan  yang  ada  di  sekitar  manusia  memiliki 
lantai.  Jika  tidak  memiliki  lantai,  maka  setiap  orang  tidak 
bisa  menginjakkan  kakinya.  Semua  orang  yang  berdiri  juga 
membutuhkan  lantai  sebagai  tempat  untuk  bisa  berdiri.  Lantai 
juga  menjadi  salah  satu  bagian  yang  selalu  ada  di  dalam 
sebuah  rumah. 

Semua  rumah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tentu  memiliki 
lantai.  Lantai  adalah  bagian  yang  selalu  diinjak-injak.  Maka, 
semua  rumah  pasti  memiliki  lantai.  Hanya  saja,  bahan  yang 


79 


digunakan  untuk  membuat  lantai  antara  rumah  yang  satu 
dengan  yang  lainnya  berbeda-beda. 

Lantai  merupakan  salah  satu  unsur  pembentuk  rumah  dan 
menentukan  identitas  rumah  tersebut.  Jenisnya  pun  sangat 
beragam  dengan  harga  yang  beragam  pula  sesuai  dengan 
desain  dan  kebutuhan.  Lantai  yang  ada  dalam  sebuah  rumah 
tidak  selalu  sama  dengan  rumah  yang  lainnya.  Sebab,  bahan 
yang  digunakan  untuk  membuat  rumah  juga  bermacam- 
macam.  Lantai  adalah  bagian  yang  terbesaryang  ada  dalam 
sebuah  rumah  yang  biasanya  ditutup  dengan  berbagai  macam 
bahan. 

Bahan  yang  digunakan  untuk  menutup  lantai  bermacam- 
macam.  Secara  umum,  bahan  penutup  lantai  yang  ada  di 
pasaran  dapat  dibedakan  menjadi  2  kategori,  yaitu  jenis  lantai 
alami  dan  buatan.  Bebatuan  yang  dipotong,  seperti  marmer, 
granit,  dan  limestone  merupakan  lantai  alami.  Sementara 
itu,  semen,  keramik,  dan  vinyl  dikategorikan  sebagai  lantai 
buatan. 

Sejak  dahulu  kayu  merupakan  bahan  bangunan  yang 
umum  dan  banyak  tersedia  sehingga  dapat  digunakan 
untuk  semua  elemen  bangunan,  seperti  lantai,  dinding, 
konstruksi  bangunan,  dan  atap.  Disebabkan  semua  orang 
yang  membangun  rumah  tentu  membutuhkan  kayu.  Kayu 
adalah  salah  satu  bahan  yang  mudah  didapat  sehingga  banyak 
rumah  yang  berlantai  kayu.  Lantai  kayu  sampai  sekarang 
masih  menjadi  bahan  yang  popular  untuk  rumah  tinggal 
karena  kesan  yang  alami  serta  kemampuannya  memberikan 
kehangatan  di  dalam  ruang.  Kayu  dapat  memberikan  suasana 


elegan,  klasik,  dan  modern.  Teknologi  produksi  lantai  kayu  telah 
berkembang  pesat  seiring  dengan  meningkatnya  permintaan 
masyarakat.  Jenis  lantai  parket  yang  dikenal  secara  umum 
adalah  generasi  lantai  kayu  yang  menggantikan  lantai  papan 
untuk  rumah  panggung. 

Selain  kayu,  ada  juga  rumah  yang  lantainya  berbahan 
marmer  dan  granit.  Jenis  lantai  ini  merupakan  bahan 
tambang  yang  langsung  diambil  dari  alam.  Marmer  dan 
granit  merupakan  jenis  batuan  yang  terbentuk  dalam  waktu 
ratusan  tahun  dan  tidak  dapat  diperbarui.  Pengolahannya 
hanya  memerlukan  proses  pemotongan  dan  penghalusan 
saja.  Ketersediaannya  di  alam  yang  terbatas  menyebabkan 
harganya  sangat  mahal  di  pasaran.  Lantai  marmer  sangat 
kuat  dan  tidak  getas,  cocok  untuk  menahan  beban  yang  berat. 
Marmer  bersifat  dingin  sehingga  dapat  menyejukkan  suhu 
di  dalam  ruangan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  memilih 
marmer  sebagai  bahan  yang  digunakan  sebagai  lantai  rumah. 
Tampilannya  pun  sangat  mewah  dengan  beragam  motif  dan 
corak.  Namun,  perawatannya  lebih  sulit  dibandingkan  jenis 
lantai  lainnya. 

Lantai  granit  pada  prinsipnya  hampir  sama  dengan 
marmer,  hanya  saja  warnanya  lebih  gelap  jika  dibandingkan 
dengan  marmer.  Ketersediaan  jenis  batuan  ini  di  alam  lebih 
langka  menyebabkan  harganyajuga  lebih  mahal  dari  marmer. 
Lantai  keramik  adalah  lantai  yang  dimiliki  oleh  sebagian  besar 
orang  saat  ini. -Hal  itu  terjadi  karena  keramik  tidak  terlalu 
mahal  harganya  sehingga  terjangkau  untuk  sebagian  besar 
masyarakat.  Maka,  banyak  orang  yang  memilih  menggunakan 


keramik  sebagai  bahan  untuk  menutupi  lantai  rumahnya. 
Motif  dan  warna  dari  keramik  juga  bermacam-macam.  Banyak 
orang  tidak  hanya  menggunakan  keramik  sebagai  lantai  saja, 
tetapi  juga  untuk  dinding.  Hanya  saja,  kekuatan  keramik 
untuk  lantai  dan  keramik  untuk  dinding  juga  berbeda.  Sebab, 
keramik  yang  digunakan  untuk  dinding  menanggung  beban 
yang  cukup  berat. 

Lantai  adalahsalahsatu  bagian  rumahyang  membutuhkan 
perawatan  khusus  dan  tidak  sembarangan.  Lantai  rumah  harus 
selalu  dijaga  kebersihannya  karena  mencerminkan  keadaan 
yang  ada  di  sebagian  besar  rumah.  Lantai  adalah  bagian  yang 
selalu  diinjak-injak  oleh  semua  orang  yang  masuk  ke  dalam 
rumah.  Banyak  kegiatan  dapat  pula  dilakukan  di  lantai.  Jika 
lantai  tidak  dibersihkan  dengan  teratur,  maka  akan  penuh 
dengan  kotoran. 

Selain  itu,  banyak  noda  yang  bisa  timbul  di  lantai  jika 
semua  orang  yang  ada  di  rumah  tidak  menjaga  kebersihan 
lantai  dengan  baik.  Terkadang,  noda  di  lantai  sulit  dibersihkan 
sehingga  tertinggal  dengan  lama.  Tentu  akan  membuat 
lantai  menjadi  kotor,  misalnya  noda  minyak,  permen  karet, 
oli,  dan  sebagainya.  Membersihkan  cipratan  minyak  ke  lantai 
adalah  hal  yang  terkadang  malas  dilakukan  oleh  kebanyakan 
ibu  rumah  tangga  sehingga  lantai  menjadi  berminyak.  Saat 
menggoreng,  biasanya  minyak  akan  terciprat  ke  seputar 
kompor.  Lantai  dapur  pun  akan  penuh  dengan  cipratan 
minyak  sehingga  menjadi  licin.  Tentu  akan  membahayakan 
jika  digunakan  untuk  berjalan. 


Dengan  mengepel  lantai  belum  tentu  menghilangkan 
minyak  yang  ada.  Terkadang,  mengepel  lantai  yang  terkena 
minyak  bisa  membuat  minyak  menjadi  semakin  merata  dan 
menyebar.  Ada  cara  lain  agar  dapat  membersihkannya,  yakni 
ambil  tepung  terigu  secukupnya,  lalu  taburkan  pada  bagian 
yang  terkena  cipratan  minyak.  Bersihkan  dengan  lap  kering, 
tanpa  diberi  air.  Selain  noda  minyak,  noda  permen  karet  juga 
kadang  menjadi  masalah.  Permen  sangat  disukai  anak-anak, 
terlebih  lagi  permen  karet.  Terkadang,  sisa  permen  karet  dapat 
jatuh  ke  lantai.  Permen  karet  yang  jatuh  di  lantai  terkadang 
sulit  dihilangkan  karena  telah  merekat.  Akibatnya,  sisa  permen 
karet  dapat  terinjak.  Untuk  membersihkannya,  kerok  permen 
atau  permen  karet  menggunakan  sendok  atau  pisau.  Setelah 
itu,  siramkan  alkohol  pada  sisa-sisa  permen  karet  hingga 
merata.  Lap  cairan  alkohol  bersama  sisa-sisa  permen  karet 
hingga  bersih.  Selain  cara  di  atas,  ada  cara  lain,  yaitu  dengan 
membekukan  noda  permen  karet  dengan  es  batu.  Setelah 
membeku,  kerok  dengan  menggunakan  pisau. 

Ketika  memasukkan  motor  ke  dalam  rumah  atau  garasi, 
sering  tertinggal  jejak  oli.  Selain  itu,  jika  meletakkan  motor 
di  dalam  rumah  terkadang  oli  yang  ada  di  motor  menetes  di 
lantai  sehingga  membuat  lantai  menjadi  kotor.  Sebagai  zat 
yang  tidak  larut  dalam  air,  sangat  sulit  membersihkannya.  Jika 
hanya  dipel  saja  terkadang  sulit  untuk  dihilangkan.  Ada  cara 
mudah  untuk  mengatasinya.  Ambil  beberapa  genggam  semen, 
banyaknya  semen  tergantung  dari  oli  yang  terjatuh  ke  lantai, 
kemudian  taburkan  ke  oli  yang  tercecer  di  lantai.  Usahakan 
jumlah  semen  lebih  banyak  dari  jumlah  oli  yang  jatuh  ke  lantai. 


82 


83 


Tunggu  beberapa  saat  hingga  oil  terserap  semen.  Setelah 
semen  memadat,  bersihkan  dengan  menggunakan  sapu. 

Banyak  orang  yang  tidak  menjaga  lantai  dengan  baik 
sehingga  teriihat  kusam.  Lantai  yang  kusam  tentu  menjadi 
terlihat  jelek  dan  tidak  mengilap.  Padahal,  semua  orang  yang 
memiliki  rumah  selalu  menginginkan  agar  lantai  yang  ada 
di  rumahnya  mengilap  dan  bersih.  Ada  cara  praktis  untuk 
mewujudkannya.  Sediakan  seember  air  hangat,  kemudian 
tambahkan  cairan  pembersih  lantai.  Lakukan  pembersihan 
lantai  seperti  biasa.  Air  hangat  membuat  lantai  lebih  mudah 
dibersihkan  dan  noda  mudah  hilang.  Lantai  pun  kini  menjadi 
bersih,  keset,  dan  mengilap.  Lantai  yang  berbahan  keramik 
biasanya  mudah  menjadi  buram.  Jikatidak  dibersihkan  dengan 
benar,  maka  lantai  menjadi  kusam  dan  tidak  mengilap.  Tentu 
hal  tersebut,  akan  membuat  lantai  yang  berbahan  keramik 
menjadi  tidak  bagus.  Untuk  mengembalikan  keramik  lama 
yang  kusam  menjadi  mengilap  sangatlah  mudah.  Bahan  yang 
digunakan  merupakan  bumbu  yang  pastinyatersediadi  dapur. 
Cuka,  sifatnyayang  asam  mampu  mengubah  zat-zat  tertentu. 
Tuangkan  cuka  makan  ke  atas  lantai  keramik,  diamkan  selama 
5  menit.  Gosok  dengan  kain  pel  hingga  mengilap,  kering,  dan 
bersih. 

Namun,  banyak  orang  yang  rumahnya  tidak  menggunakan 
lantai  dari  bahan  yang  mewah.  Banyak  yang  lantainya  hanya 
berbahan  semen  saja.  Orang  yang  memiliki  penghasilan  yang 
tidak  terlalu  banyak  biasanya  menggunakan  semen  sebagai 
bahan  untuk  lantai.  Lantai  yang  menggunakan  bahan  semen 
jika  dirawat  dengan  baik  akan  terlihat  bersih.  Lantai  yang 

84 


terbuat  dari  bahan  semen  tidak  akan  terlihat  indah  seperti 
lantai  yang  berbahan  keramik  ataupun  yang  lainnya.  Hal 
itulah  yang  menyebabkan  banyak  orang  yang  tidak  memakai 
bahan  semen  untuk  lantai  rumah.  Terkadang,  banyak  orang 
yang  tidak  bisa  membersihkan  lantai  dari  semen  dengan  baik. 
Lambat  laun  lantai  semen  akan  menjadi  kusam  dan  kotor.  Jika 
lantai  yang  berasal  dari  semen  tidak  dibersihkan  dengan  baik, 
maka  debu  dan  kotoran  yang  menempel  bisa  membuat  lantai 
tidak  terlihat  indah,  berubah  warna,  dan  tidak  bisa  menjadi 
terlihat  hitam.  Lantai  semen  yang  tidak  terlihat  hitam  akan 
menjadi  kotor. 

Kotoran  di  dalam  lantai  semen  jika  tidak  dibersihkan 
dengan  baik  akan  membuat  kotoran  menumpuk  sehingga 
lantai  akan  menjadi  semakin  kotor  dan  sulit  dibersihkan. 
Dengan  begitu,  kotoran  yang  tertinggal  di  permukaan  lantai 
akan  semakin  bertambah  setiap  harinya.  Hal  ini  disebabkan 
permukaan  lantai  semen  berpori  atau  tidak  rata.  Permukaan 
yang  tidak  rata  adalah  salah  satu  penyebab  yang  bisa  membuat 
lantai  yang  terbuat  dari  bahan  semen  menjadi  terlihat  tidak 
bersih.  Membersihkannya  tidak  harus  menggunakan  bahan 
yang  mahal.  Ampas  kelapa  yang  sudah  diperas  santannya 
dapat  digunakan  untuk  membersihkan  lantai  dari  semen. 

Anda  bisa  menggunakan  ampas  kelapa  dengan  diberi 
campuran  minyak  tanah  untuk  membersihkan  lantai  di 
rumah  Anda.  Campuran  ampas  kelapa  dan  minyak  tanah 
akan  menyerap  kotoran  yang  ada  di  lantai  dan  membantu 
mengilapkan  lantai  yang  berbahan  semen.  Caranya,  gosok 
plesteran  dengan  ampas  kelapa  hingga  rata,  kemudian 

85 


diamkan  selama  30-60  menit,  maka  kotoran  yang  ada  di  lantai 
akan  terangkat  ke  dalam  ampas.  Setelah  itu,  ampas  kelapa 
disapu  hingga  bersih.  Lakukan  proses  ini  1-2  minggu  sekali. 

Jika  lantai  yang  ada  di  rumah  Anda  menggunakan 
keramik,  maka  Anda  harus  membersihkannya  dengan  rutin. 
Jikatidak,  maka  lantai  keramik  akan  kusam.  Jika  lantai  keramik 
terlihat  kusam,  makatidak  akan  terlihat  bagus  lagi.  Jika  lantai 
berbahan  keramik  atau  marmer,  maka  harus  rajin  dilap  atau 
dipel  dan  disapu.  Butiran  kotoran  atau  pasir  akan  mudah 
menggores  atau  merusak  permukaan.  Itulah  sebabnya,  Anda 
harus  rutin  membersihkannya.  Anda  bisa  mengepel  lantai 
dengan  menggunakan  cairan  sabun  atau  dengan  air  bersih. 

Jangan  sembarangan  menggunakan  cairan  pembersih 
keramik  yang  biasanya  mengandung  pewangi.  Biasanya, 
lantai  terasa  lengket  setelah  dipel,  jika  pembersih  yang 
digunakan  mengandung  pewangi.  Hal  ini  akan  menyebabkan 
keramik  mudah  kotor,  bahkan  timbul  bercak-bercak  di 
permukaan  keramik  sehingga  Anda  akan  kesulitan  untuk 
membersihkannya. 

Jangan  menggunakan  pembersih  lantai  yang  mengandung 
asam,  seperti  asam  sulfat  dan  HCL  cukup  tinggi.  Sebab, 
lapisan  glazur  keramik  bisa  rusak  dan  cepat  kusam.  Jika  Anda 
berniat  membeli  pembersih  keramik,  usahakan  membaca 
bahan-bahan  yang  terkandung  dalam  pembersih  keramik 
yang  akan  Anda  beli.  Anda  mesti  berhati-hati  dengan  cairan 
pembersih  keramik  di  pasaran.  Hal  yang  terpenting  untuk 
merawat  lantai  keramik  Anda  agartetap  bersih  dan  mengilap 
adalah  dengan  menyapu  dan  mengepel.  Jika  Anda  menyapu 


dan  mengepel  lantai  yang  ada  di  rumah  dengan  rutin,  maka 
akan  terjaga  kebersihannya. 

Jika  lantai  di  rumah  Anda  tidak  terlihat  bersih,  maka  akan 
membuat  semua  bagian  yang  ada  di  rumah  Anda  menjadi 
kotor.  Sebab,  lantai  adalah  bagian  terbesaryang  ada  di  rumah 
Anda  sehingga  banyak  orang  yang  menentukan  kebersihan 
sebuah  rumah,  dari  lantai  yang  ada  di  dalam  rumah  tersebut. 
Maka,  Anda  harus  berusaha  agar  lantai  di  rumah  Anda  selalu 
dalam  keadaan  bersih  sehingga  akan  membuat  segala  sesuatu 
yang  ada  di  rumah  Anda  juga  terlihat  bersih.  Jika  rumah  Anda 
bersih,  maka  akan  membuat  Anda  merasa  nyaman. 

Menjaga  kebersihan  lantai  di  dalam  sebuah  rumah  adalah 
hal  yang  harus  dilakukan  oleh  semua  orang  yang  memiliki 
rumah.  Dengan  membersihkan  lantai  rumah  dengan  rutin, 
maka  akan  menjaga  kebersihan  rumah.  Kebersihan  yang  ada 
dalam  sebuah  rumah  biasanya  terlihat  dari  kebersihan  lantai 
yang  ada  di  rumah  tersebut. 

OtiKW 


MEftflWRT  KRRPET  ANDfl 

ooooo<>o<>o<><><><x><>o<><><><>oo<><><><><><><><>o<>c><>o<>ck><>^^ 


etiap  rumah  memiliki  lantai  yang  berbeda-beda. 
Oleh  sebab  itu,  cara  perawatannya  juga  berlainan. 
Namun  apa  pun  bahan  dasar  dari  lantai  rumah  Anda, 
harus  selalu  dibersihkan  dengan  baik.  Dewasa  ini,  banyak 
orang  memilih  karpet  sebagai  alas  lantai  rumahnya.  Karpet 
adalah  salah  satu  benda  yang  bisa  digunakan  sebagai  alas 
atau  sebagai  lantai.  Karpet  akan  menutupi  lantai  dasar  yang 
sebenarnya  dan  menjadi  lapisan  keduayang  digunakan  oleh 
seseorang  untuk  menjaga  kebersihan  lantainya.  Banyak  sekali 
jenis  karpet  yang  ada.  Bahannya  pun  bermacam-macam, 
ada  karpet  yang  menggunakan  bahan  plastik,  satin,  benang- 
benang,  dan  sebagainya.  Namun,  yang  terpenting  yang  harus 
diperhatikan  seseorang  ketika  memilih  karpet  adalah  cara 
perawatan  dan  membersihkannya. 


89 


Ketika  memilih  karpet,  sebaiknya  jangan  memilih  dari 
bahan  yang  sulit  dibersihkan.  Jika  karpet  sulit  dibersihkan, 
maka  kotoran  di  karpet  tertinggal  dan  menumpuk.  Dengan 
begitu,  kotoran  yang  ada  di  karpet  bisa  membawa  penyakit. 
Proses  yang  dilakukan  untuk  membuat  karpet  juga  berbeda- 
beda.  Karpet  yang  dijual  di  pasaran  tidak  hanya  dibuat  dengan 
mesin,  tetapi  ada  juga  dari  hasil  kerajinan  tangan.  Karpet  yang 
dibuat  dengan  tangan  biasanya  harganya  lebih  mahal  jika 
dibandingkan  dengan  karpet  yang  dibuat  dengan  mesin. 

Kualitas  dari  karpet  yang  dibuat  dengan  tangan  ataupun 
dengan  mesin  bisa  sama.  Namun,  kekuatan  rajutan  yang 
didapatkan  akan  berbeda  antara  karpet  yang  buatan  tangan 
dengan  karpet  yang  dibuat  dengan  mesin.  Biasanya,  karpet 
yang  dibuat  dengan  mesin  pabrik  lebih  kuat  jika  dibandingkan 
dengan  karpet  yang  dibuat  dengan  tangan.  Namun,  motif  yang 
dihasilkan  oleh  karpet  yang  dibuat  dengan  tangan  akan  lebih 
baikdan  menarik.  Disebabkan  motif  dari  karpet  dari  kerajinan 
tangan  tidak  memiliki  motif  yang  sama  persis.  Sementara  itu, 
karpet  yang  dibuat  dengan  mesin  bisa  memiliki  motif  yang 
sama  persis.  Dengan  demikian,  motif  karpet  yang  dibuat 
dengan  tangan  lebih  bermacam-macam. 

Motif  karpet  adalah  hal  yang  akan  menentukan  indah 
atau  tidaknya  karpet.  Motif  karpet  ada  dua  macam,  yaitu  motif 
klasik  dan  motif  modern.  Motif  klasik  adalah  motif  karpet  yang 
berisikan  gambar-gambar  yang  tidak  jelas  dan  tidak  nyata 
sehingga  sulit  dipahami.  Karpet  yang  memiliki  motif  klasik 
biasanya  adalah  karpet-karpet  yang  ada  di  zaman  dahulu  atau 
karpet-karpet  yang  ada  di  zaman  kuno. 


Sementara  motif  modern  adalah  motif  yang  lebih 
sederhana  dan  mudah  dimengerti.  Motif  karpet  yang  modern 
biasanya  motif  perpaduan  warna  dan  garis.  Saat  ini,  banyak 
karpet  yang  hanya  memiliki  motif  gambar  atau  motif  garis  yang 
berwarna-warni.  Ketika  memilih  karpet,  banyak  orang  yang 
mengukur  kualitas  karpet  hanya  dari  ketebalan  karpet  saja. 
Jika  karpet  tebal,  maka  kualitasnya  baik,  sedangkan  jika  tipis 
kualitasnya  kurang  baik.  Padahal,  ketebalan  karpet  tidak  bisa 
menjadi  ukuran  untuk  menentukan  kualitas  karpet. 

Kebanyakan  orang  juga  memilih  membeli  karpet  yang 
tebal  sehingga  jika  digunakan  untuk  duduk  akan  terasa  empuk. 
Tebal  atau  tipisnya  karpet  terjadi  karena  perbedaan  bahan 
yang  digunakan  untuk  membuat  struktur  atau  permukaan 
karpet.  Juga  disebabkan  proses  pembuatan  yang  berbeda 
sehingga  hasilnya  pun  berbeda.  Jika  dilihat  dari  susunannya, 
maka  karpet  juga  memiliki  perbedaan.  Ada  karpet  yang 
dibuat  dengan  berumbai,  ada  juga  karpet  yang  dibuat  dengan 
menganyam.  Hasil  karpet  yang  didapatkan  dari  keduateknik 
tersebut  juga  berbeda. 

Namun,  kebanyakan  orang  memilih  menggunakan  karpet 
yang  berumbai  sehingga  saat  diinjak  akan  terasa  empuk. 
Biasanya,  karpet  yang  ada  rumah  terkadang  digunakan 
sebagai  tempat  untuk  tiduran  atau  bermain-main.  Jika  karpet 
terasa  empuk,  maka  akan  menimbulkan  rasa  nyaman  dan 
tidak  menimbulkan  gesekan.  Selain  itu,  karpet  juga  banyak 
diminati  karena  dapat  digunakan  untuk  mempercantik  rumah. 
Karpet  dalam  sebuah  ruangan,  bisa  mengubah  suasana 
ruangan  tersebut  menjadi  lebih  indah.  Warna  yang  dikeluarkan 


90 


91 


oleh  karpet  bisa  mengubah  suasana  ruangan  menjadi  lebih 
menarik.  \ 

Meskipun  demikian,  tidak  semua  karpet  bisa  membuat 
ruangan  menjadi  lebih  menarik.  JikaAnda  tidak  bisa  memilih  ! 

karpet  dengan  baik,  maka  karpet  yang  Anda  beli  tidak  bisa 
menambah  indah  ruangan  di  rumah  Anda.  Oleh  sebab  itu,  j 

Anda  harus  memerhatikan  jenis  karpet  yang  Anda  pilih.  Hal  j 

yang  harus  Anda  perhatikan  adalah  Anda  harus  memilih 
karpet  yang  tahan  terhadap  kutu  sehingga  karpet  yang  Anda 
miliki  tidak  menjadi  rumah  kutu.  Kemudian,  sebaiknya  Anda 
memilih  karpet  yang  tahan  terhadap  panas.  Mungkin,  Anda 
membawa  makanan  atau  minuman  yang  panas  ke  karpet.  Jika 
karpet  tidak  tahan  panas,  maka  akan  cepat  rusak. 

Anda  harus  menyesuaikan  karpet  yang  Anda  beli  dengan 
suasana  rumah.  Dengan  demikian,  antara  karpet  dan  rumah 
Anda  terjadi  keserasian.  Jika  karpet  Anda  kontras  dengan 
suasana  rumah,  maka  tidak  akan  bisa  menambah  indah 
ruangan  Anda.  Usahakan  pula  untuk  membeli  karpet  yang 
ramah  lingkungan  sehingga  saat  Anda  berkumpui  bersama 
dan  duduk  di  karpet,  Anda  bisa  merasa  nyaman.  Jangan 
membeli  karpet  yang  warnanya  mudah  luntur  jika  terkena  air. 

Jika  mudah  luntur,  warnanya  akan  mudah  pudar.  Bisa  jadi, 
ketika  Anda  duduk  di  karpet  sambil  membawa  makanan  dan 
minuman,  lalu  jika  menumpahi  karpet  dapat  menimbulkan 
lunturan  yang  mengotori  baju  Anda.  Selain  itu,  warna  yang 
pudar  tentu  akan  membuat  suasana  menjadi  tidak  indah. 

Anda  harus  memilih  karpet  yang  rajutannya  kuat  dan 
rapat  sehingga  tidak  mudah  berlubang  dan  mudah  rusak.  Jika 


karpet  yang  Anda  beli  tenunannya  jarang,  maka  jika  berlubang 
sedikit  akan  menyebabkan  terjadinya  lubang  yang  lebih  besar 
lagi.  Maka,  tenunan  yang  rapat  dan  kuat  adalah  pilihan  yang 
terbaik.  Jika  Anda  membeli  karpet  yang  berbulu,  usahakan 
untuk  tidak  membeli  karpet  yang  bulunya  mudah  lepas.  Jika 
bulunya  mudah  lepas,  maka  maka  lama-kelamaan  bulunya 
akan  habis.  Dengan  demikian,  karpet  yang  Anda  beli  akan 
berubah.  Perubahan  bentuk  akan  membuat  karpet  yang  Anda 
beli  menjadi  tidak  indah  lagi. 

Setelah  Anda  memilih  karpet  dengan  baik  dan  benar, 
selanjutnya  yang  harus  Anda  lakukan  adalah  memikirkan 
letak  atau  tempat  penataan  karpet.  Anda  harus  meletakkan 
karpet  pada  tempat  yang  pas  sehingga  dapat  menjadikan 
ruangan  lebih  indah.  Corak  karpet  yang  Anda  beli  harus  Anda 
sesuaikan  dengan  ruangan.  Apakah  ruangan  Anda  cukup 
lebar  atau  sempit.  Dengan  begitu,  apabila  karpet  dipasang 
tidak  membuat  ruangan  menjadi  lebih  buruk.  Jangan  sampai 
corak  karpet  yang  Anda  beli  membuat  ruangan  yang  cukup 
lebar  menjadi  terlihat  sempit. 

Usahakan  agar  motif  karpet  yang  akan  Anda  beli  sesuai 
dengan  lebar  ruangan.  Jika  Anda  memilih  motif  yang  pas, 
maka  ruangan  Anda  tetap  terlihat  indah  dan  tidak  terlihat  lebih 
sempit.  Jika  karpet  yang  Anda  beli  membuat  ruangan  menjadi 
lebih  sempit,  maka  ruangan  Anda  akan  terlihat  kecil.  Usahakan 
pula  agar  ukuran  karpet  sesuai  dengan  ukuran  ruangan  yang 
tersedia.  Jangan  sampai  ukuran  karpet  yang  Anda  beli  lebih 
kecil  atau  lebih  besar.  Jika  karpet  yang  Anda  beli  lebih  kecil, 


92 


93 


maka  Anda  bisa  meletakkannya  di  posisi  tengah,  tetapi  jika 
terlalu  besartentu  Anda  harus  melipatnya. 

Lipatan  karpet  akan  membuat  suasana  ruangan  Anda 
menjadi  tidak  rapi.  Apalagi  jika  Anda  melipatnya  sembarangan, 
lipatan  yang  akan  dihasilkan  tentu  bisa  merusak  keindahan 
ruangan.  Maka,  usahakan  untuk  memilih  karpet  yang  sesuai 
dengan  ukuran  ruangan  Anda.  Sesuaikan  warna  karpet 
dengan  warna  furnitur  yang  ada  di  rumah  Anda.  Selain  itu, 
Anda  harus  berusaha  agar  warna  karpet  senada  dengan  warna 
furnitur  di  ruangan  sehingga  akan  terlihat  serasi.  Usahakan 
untuk  memilih  warna-warna  yang  soft  atau  warna-warna yang 
tidak  mencolok  sehingga  mudah  dipadukan. 

Perhatikan  letak  jendela,  pintu,  dan  arah  sinar  matahari 
yang  masuk  ke  ruangan  tersebut.  Jangan  sampai  ruangan 
yang  Anda  beri  karpet  adalah  ruangan  yang  sering  terkena 
sinar  matahari,  Karpet  yang  sering  terkena  sinar  matahari 
warnanya  akan  mudah  memudar.  Anda  harus  meletakkan 
karpet  dalam  posisi  yang  tepat  dan  benar.  Anda  bisa  mengubah 
letak  dan  posisi  karpet  Anda  setiap  2-3  bulan  sekali  sehingga 
karpet  tidak  selalu  berada  di  tempat  yang  sering  terkena 
sinar  matahari.  Dengan  begitu,  bisa  mencegah  warna  karpet 
memudar  dengan  cepat  dan  warna  karpet  bisa  bertahan 
lama.  Hal  ini  tentu  bisa  menjaga  keindahan  karpet  yang  Anda 
letakkan  di  ruangan  tersebut. 

Sebelum  memasang  karpet  usahakan  untuk  membersihkan 
debu  di  permukaan  karpet  terlebih  dahulu.  Jika  karpet  yang 
Anda  pasang  menutupi  sebagian  besar  lantai  di  rumah 
Anda,  maka  usahakan  agar  ventilasi  di  ruangan  tersebut  baik 


sehingga  udara  yang  ada  di  ruangan  tersebut  terjaga  dengan 
baik.  Jika  perlu,  sering  membuka  pintu  dan  jendela  sehingga 
udara  dapat  bertukar  dengan  lancar. 

Karpet  adalah  salah  satu  alas  yang  bisa  digunakan  untuk 
melakukan  banyak  kegiatan.  Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  bisa 
merawat  dan  membersihkannya  dengan  baik,  Karpet  dapat 
menjadi  salah  satu  sumber  penyakit.  Selain  itu,  jika  karpet 
dibersihkan  secara  teratur,  karpet  bisa  bertahan  lama,  selalu 
dalam  keadaan  bersih,  sehat,  dan  cantik  sehingga  Anda  tidak 
harus  cepat  membeli  karpet  yang  baru  lagi. 

Untuk  merawat  karpet  dengan  baik,  Anda  harus 
membersihkan  karpet  dengan  menyedot  debu  secara  rutin. 
Menyedot  debu  menggunakan  vacuum  cleaner  minimal  tiga 
kali  dalam  seminggu.  Dengan  demikian,  debu  dan  kotoran 
di  karpet  bisa  terangkat  dan  tidak  mengendap.  Jika  kotoran 
mengendap,  maka  bisa  menimbulkan  penyakit.  Kemudian, 
cuci  karpet  dengan  sabun  khusus  untuk  karpet  setidaknya 
enam  bulan  sekali.  Meskipun  karpet  rutin  Anda  bersihkan 
dengan  vacuum  cleaner,  Anda  harus  tetap  mencucinya. 
Dengan  mencuci  karpet,  maka  kotoran  di  karpet  bisa  terangkat 
dengan  maksimal.  Air  akan  membantu  menghilangkan  debu 
yang  tertinggal  di  karpet. 

Masih  ada  cara  lain  yang  bisa  Anda  gunakan  untuk 
membersihkan  karpet  Anda  sendiri.  Caranya,  dengan 
menaburkan  soda  kue  secukupnya  ke  permukaan  karpet. 
Biarkan  taburan  soda  di  permukaan  karpet  selama  kurang 
lebih  1  jam.  Setelah  itu,  bersihkan  dengan  mesin  penyedot 
debu.  Soda  kue  yang  Anda  taburkan  ke  permukaan  karpet  akan 


I 


membantu  mengangkat  debu  di  karpet  yang  Anda  pasang. 

Namun,  jika  Anda  tidak  memiliki  banyak  waktu,  Anda  bisa 
membawa  karpet  ke  tempat  pencucian  karpet. 

Karpet  tidak  selalu  hanya  kotor  karena  terkena  debu. 
Terkadang,  karpet  yang  Anda  pasang  terkena  kotoran  lain, 
misalnya  terkena  minuman,  soft  drink,  ompol,  lelehan  lilin, 
dan  sebagainya.  Terkadang  banyak  orang  yang  tidak  bisa 
membersihkan  noda  tersebut  dengan  baik  sehingga  kotoran 
yang  ada  membekas  di  karpet.  Cara  membersihkan  karpet 

i 

yang  terkena  noda  minuman  adalah  menggunakan  alkohol. 

Basahi  lap  kering  dengan  alkohol,  setelah  itu  tekan  pada 
bagian  yang  terkena  minuman.  Namun,  jangan  sampai  tembus 
pada  bagian  belakang  karpet.  Setelah  itu,  tuangkan  larutan 
sabun  dan  air  bersih  sedikit  demi  sedikit  sehingga  membantu 
Anda  mengangkat  sisa  kotoran  minuman. 

Noda  lilin  adalah  noda  yang  terkadang  sulit  dibersihkan 
karena  biasanya  akan  mengeras,  Meskipun  demikian  noda  lilin 
tetap  bisa  Anda  bersihkan,  caranya  dengan  meletakkan  kertas 
di  atas  noda  lilin  yang  telah  mengeras.  Kemudian,  letakkan 
setrika  di  atas  kertas  dengan  panas  yang  sedang  saja.  Biarkan 
lilin  meleleh  dan  terserap  dalam  kertas.  Setelah  itu,  angkat 
kertas  yang  telah  tertempel  noda  lilin.  Noda  lain  adalah  ompol. 

Karpet  yang  terkena  ompol,  biasanya  menimbulkan  bau  yang 
tidak  enak.  Jangan  khawatir,  Anda  bisa  membersihkannya 
dengan  mudah,  Caranya,  dengan  menggantungkan  karpet 

I 

dengan  posisi  membentang.  Setelah  itu,  siramkan  air  panas  f 

pada  bagian  yang  terkena  ompol.  Lalu,  biarkan  air  yang  telah 
Anda  siramkan  mengering.  j 


Jika  warna  karpet  telah  memudar,  maka  Anda  bisa 
membuat  warna  agar  tidak  semakin  memudar.  Caranya, 
dengan  menaburi  karpet  dengan  garam  sebanyak-banyaknya. 
Kemudian,  diamkan  selama  kurang  lebih  satu  jam.  Setelah 
satu  jam,  sedot  garam  yang  Anda  taburkan  ke  permukaan 
karpet  dengan  menggunakan  mesin  penyedot  debu.  Karpet 
yang  dipasang  oleh  seseorang  bisa  mempercantik  ruangan. 
Namun,  jika  tidak  dirawat  dan  dibersihkan  dengan  baik,  maka 
karpet  akan  menjadi  kusam  dan  tidak  cantik  lagi.  Selain  itu, 
karpet  yang  jarang  dibersihkan  juga  akan  menjadi  sarang 
kuman  dan  sumber  penyakit  sehingga  bisa  menyebabkan 
timbulnya  alergi. 

Cara  yang  paling  sederhana  yang  bisa  dilakukan 
untuk  membersihkan  karpet  Anda  sendiri  adalah  dengan 
memindahkan  semua  perabotan  yang  ada  di  sekitar  karpet. 
Dengan  demikian,  tempat  yang  bisa  Anda  gunakan  untuk 
membersihkan  karpet  menjadi  semakin  luas.  Jika  karpet  sering 
dilalui  banyak  orang,  maka  berikan  sedikit  cairan  pada  tempat 
tersebut.  Hal  ini  membantu  Anda  untuk  bisa  menghilangkan 
noda  yang  ada  di  karpet  dengan  lebih  mudah.  Selain  itu,  ketika 
Anda  menggunakan  mesin  penyedot  debu,  mulailah  dari 
pojok  karpet  dan  berjalan  mundur,  kemudian  baru  berpindah 
ke  bagian  yang  lain.  Jika  Anda  membersihkan  karpet  jangan 
berpindah-pindah,  usahakan  untuk  menyelesaikan  salah  satu 
bagian  dahulu. 

Sedot  debu  dengan  cermat  dan  menyeluruh.  Jika  lapisan 
karpet  yang  Anda  pasang  bisa  Anda  buka,  sebaiknya  Anda 
membukanya  dan  membersihkan  bagian  yang  sebaliknya  juga. 


96 


97 


Setelah  Anda  selesai  membersihkannya,  lakukan  kegiatan 
tersebut  sekali  lagi  sehingga  debu  dan  kotoran  bisa  benar- 
benar  bersih.  Jika  Anda  tidak  menggunakan  karpet  setelah 
dibersihkan.  Usahakan  menjemur  karpet  terlebih  dahulu 
sebelum  menyimpannya.  Dengan  begitu,  akan  membantu 
menghilangkan  kotoran  dan  debu  yang  tersisa  sekaligus 
mematikan  kuman.  Nantinya,  apabila  karpet  akan  digunakan 
kembali,  tetap  dalam  keadaan  bersih. 

Jika  Anda  tidak  bisa  merawat  dan  menjaga  karpet  dengan 
baik,  maka  karpet  bisa  menyebabkan  datangnya  penyakit. 
Namun,  jika  dirawat  dengan  baik  dan  kebersihannya  selalu 
terjaga,  maka  bisa  membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih 
indah.  Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  selalu  berusaha  agar  karpet 
yang  Anda  miliki  selalu  dalam  keadaan  yang  bersih.  Dengan 
demikian,  rumah  Anda  pun  akan  bersih. 


98 


ROM  G6NTING  TDK  LR6!  BOCOft 

<*>,:><><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>0<><><><><><>^^ <X>00<X>0<X>C><X><X>0<X><XX><X>0<X<><><X>0<>0<><X><X><XXXX>0<><>0<>000 


tap  adalah  penutup  atas  suatu  bangunan  yang 
melindungi  bagian  dalam  bangunan  dari  hujan, 
panas,  maupun  salju.  Bentuk  atap  ada  yang  datar 
dan  ada  yang  miring.  Walaupun  datar,  harus  dipikirkan  untuk 


mengalirkan  air  agar  bisa  jatuh  sehingga  atap  yang  dibuat 
datar  harus  tetap  dibuat  dengan  miring  agar  air  yang  ada  di 
atap  tetap  bisa  mengalir.  Bahan  untuk  atap  bermacam-macam, 


di  antaranya  genting  (keramik,  beton),  seng  bergelombang, 
asbes,  atau  semen  cor.  Adapula  atap  genting  metal  yang  sangat 
ringan,  tahan  lama,  antikarat,  dan  tahan  gempa.  Namun,  yang 
terpenting  adalah  atap  harus  kuat  dan  bisa  melindungi  segala 
sesuatu  yang  berada  di  dalam  rumah'dengan  baik. 


Beberapa  jenis  tumbuhan  menghasilkan  bahan  atap 
tradisional.  Atap  sirap,  salah  satunya  dibuat  dari  kayu  ulin 


99 


f 


alias  kayu  besi  yang  dibuat  keping  tipis-tipis.  Juga  daun- 
daun  dari  beberapa  jenis  palma  dan  ilalang  kerap  dirangkai 
untuk  digunakan  sebagai  atap.  Di  antaranya  dari  daun 
rumbia,  kelapa,  enau,  dan  nipah.  Namun  sekarang  ini,  jarang 
yang  menggunakan  atap  seperti  itu.  Sebagian  orang  kini 
menggunakan  genting  sebagai  atap  untuk  membangun 
rumah.  Sebab,  genting  biasanya  lebih  kuat  sehingga  bisa 
melindungi  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  rumah  dengan 
baik.  Tetapi,  apa  pun  bahan  yang  digunakan  sebagai  atap. 
Hal  yang  terpenting  adalah  atap  harus  kuat  dan  tidak  mudah 
bocor. 

Banyak  orang  mengatakan  jika  keindahan  sebuah  rumah 
terlihatdari  luar.  Salah  satu  dayatarikyang  adadi  rumah  bagian 
luar  adalah  atap.  Namun,  banyak  orang  tidak  memerhatikan 
atap  rumahnya  sehingga  tidak  bisa  menampilkan  keindahan 
rumah.  Fungsi  utama  atap  adalah  melindungi  semua  bagian 
rumah.  Atap  menjadi  faktor  terpenting  dari  berdirinya  sebuah 
rumah  selain  fondasi.  Atap  adalah  bagian  yang  menjadi 
payung  rumah,  saatcuaca  hujan  atau  saat  panas  menyengat. 
Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  menjaga  atap  rumah  Anda  dengan 
baik  sehingga  berfungsi  dengan  baik  dan  kokoh. 

Atap  terdiri  dari  beberapa  bagian  yang  harus  diperhatikan. 
Jika  bagian-bagian  atap  berfungsi  dengan  baik,  maka  atap 
bisa  melindungi  rumah  dengan  baik.  Jika  salah  satu  bagian 
atap  tidak  berfungsi  dengan  baik,  maka  atap  tidak  akan  bisa 
melindungi  rumah  dengan  baik.  Bagian-bagian  atap  adalah 
struktur,  penutup,  dan  pelengkap  atap.  Struktur  atap  adalah 
bagian  yang  berfungsi  untuk  mengalirkan  beban  yang  diterima 

100 


atap  sehingga  berguna  sebagai  jalan  untuk  mengalirkan  air 
hujan  hingga  ke  tanah.  Struktur  atap  harus  dibangun  dengan 
kuat  sehingga  bisa  menjaga  dan  menahan  beban  dengan 
me  rata. 

Penutup  atap  adalah  bagian  yang  berada  paling  atas. 
Penutup  atap  adalah  bagian  yang  akan  melindungi  seluruh 
bagian  sebuah  rumah.  Jika  bahan  yang  digunakan  sebagai 
pelindung  atap  dapat  melindungi  dengan  baik,  maka  seluruh 
bagian  rumah  akan  terlindungi.  Tetapi,  jika  penutup  atap  tidak 
berfungsi,  maka  tidak  akan  bisa  melindungi  rumah  dengan 
baik.  Atap  adalah  bagian  yang  penting  dalam  sebuah  rumah. 
Jika  sebuah  bangunan  tidak  terdapat  atap,  maka  bangunan 
yang  ada  tidak  akan  bisa  terlindungi.  Jikacuaca  panas,  maka 
semua  bagian  bangunan  akan  kepanasan  dan  jika  hujan,  maka 
akan  kehujanan.  Oleh  sebab  itu,  fungi  atap  sangat  penting 
untuk  melindungi  rumah. 

Jika  musim  penghujan  datang,  maka  atap  adalah  bagian 
yang  sering  mengalami  masalah.  Saat  musim  penghujan 
datang,  jika  atap  tidak  berfungsi  dengan  baik,  maka  akan 
mudah  bocor.  Banyak  sekali  hal  yang  menyebabkan  atap 
bocor,  tetapi  banyak  yang  tidak  memerhatikannya.  Hal  yang 
menyebabkan  atap  mudah  bocor  adalah  kurangnya  perhatian 
terhadap  rancangan  konstruksi  kemiringan  atap.  Seharusnya, 
atap  rumah  memiliki  sudut  kemiringan  minimal  30  derajat 
supaya  air  dapat  mengalir  dengan  lancar. 

Jangan  sampai  tingkat  kemiringannya  melebihi  standar 
minimal  kemiringan  atap.  Jika  atap  rumah  tidak  miring,  maka 
air  yang  ada  di  atap  tidak  akan  bisa  mengalir.  Hati-hati,  jika 

101 


I 


tingkat  kemiringannya  lebih  dari  30  derajat,  maka  genting 
akan  gampang  merosot.  Tentu  hal  itu  juga  akan  menyebabkan 
masalah  baru,  maka  saat  membangun  atap  harus  diperhatikan 
kemiringannya.  Hal  kedua  yang  harus  diperhatikan  adalah 
pemilihan  bahan  yang  digunakan.  Penggunaan  atap  lembaran, 
seperti  asbes,  semen  fiber,  ardex,  seng  antikarat,  atau  aspal 
lebih  baik  dibandingkan  dengan  material,  seperti  genting 
tanah  liat,  genting  beton,  keramik,  atau  kayu  sirap.  Hal  ini 
disebabkan,  rongga  antarbidang  material  asbes  memberikan 
toleransi  kemiringan  hingga  kurang  dari  30  derajat  sehingga 
air  akan  tetap  dapat  mengalir  dengan  lancar. 

Hal  ketiga  yang  sering  menyebabkan  kebocoran  atap 
adalah  kesalahan  dan  kecerobohan  pemasangan.  Pemasangan 
genting  yang  tidak  rapi  membuat  atap  memiliki  rongga  yang 
mengundang  datangnya  air  di  musim  hujan.  Memasang 
genting  wuwungan  dengan  semen  yang  seirit-iritnya  juga 
akan  memicu  rembesan  air  ke  bawah.  Jadi,  harus  disesuaikan 
sehingga  air  tidak  bisa  merembes.  Selain  itu,  hal  yang 
menyebabkan  terjadinya  kebocoran  atap  adalah  faktor  kondisi 
alam,  Peru  bahan  cuaca  panas  dan  dingin  yang  terus-menerus 
akan  membuat  bahan  yang  digunakan  sebagai  atap  akan 
mudah  berubah.  Panas  dan  dingin  yang  mengenai  atap  akan 
membuat  atap  menjadi  retak-retak.  Retak-retaktersebut  akan 
menyebabkan  merembesnya  air  atau  kebocoran. 

Jika  retak  yang  ada  di  atap  dibiarkan  dan  tidak  diperbaiki, 
maka  akan  menyebabkan  air  merembes  semakin  banyak. 
Selain  itu,  bisa  menyebabkan  retakan  menjadi  semakin  besar. 
Retakan  yang  membesarakan  mempermudah  air  untuk  masuk 


sehingga  akan  menyebabkan  terjadinya  kebocoran  saatterjadi 
hujan.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mengantisipasi  agar  atap  rumah 
Anda  tidak  mudah  bocor,  Anda  harus  membangun  atap 
dengan  sebaik  mungkin.  Jika  Anda  membangun  atap  rumah 
dengan  sebaik  mungkin,  maka  kemungkinan  terjadinya  bocor 
akan  kecil. 

Hal  yang  harus  Anda  perhatikan  saat  Anda  membangun 
atap  rumah  agar  tidak  mudah  bocor  adalah  jangan 
menggunakan  sambungan  terlalu  banyak,  tidak  menggunakan 
talang  terlalu  banyak,  dan  menggunakan  cat  pelapis  antibocor. 
Perhatikan  sudut  kemiringan  atap  yang  akan  Anda  bangun.  Hal 
ini  penting  diperhatikan  karena  dengan  kemiringan  yang  tepat 
akan  memudahkan  air  mengalir  ke  bawah.  Jika  atap  tidak 
miring,  maka  air  akan  sulit  mengalir  ke  bawah.  Umumnya, 
kemiringan  atapdi  Indonesia  30°-40°.  Namun,  ada  juga  yang 
membangun  rumah  dengan  atap  yang  sangat  miring. 

Minimalkan  sambungan  yang  ada  di  atap,  jangan  sampai 
atap  terdapat  banyak  sambungan.  Atap  dengan  sambungan 
minim  dapat  mengurangi  kebocoran.  Jika  terdapat  titik-titik 
pertemuan  antar-material  atap,  maka  pastikan  titik  pertemuan 
rapat  dan  tidak  bercelah.  Jangan  sampai  sambungan  tersebut 
menimbulkan  celah.  Celah  dapat  menimbulkan  kebocoran. 
Untuk  membuat  atap,  usahakan  memilih  bahan  berkualitas. 
Ada  banyak  bahan  pembentuk  atap.  PVC,  tanah  liat,  bitumen, 
metal  adalah  di  antaranya.  Dari  kesemua  material  atap,  pilih 
yang  tidak  mudah  retak,  tahan  akan  panas  ataupun  terpaan 
angin.  Satu  lagi,  atap  yang  baik  adalah  yang  mudah  dalam 
pemasangan  dan  tidak  menyisakan  celah. 


102 


103 


I 


Minimalkan  penggunaan  talang,  jangan  sampaiada  banyak 
talang  diatap  rumah.  Talang  juga  merupakan  elemen  atap  yang 
berpotensi  menimbulkan  kebocoran.  Entah  karena  sistem 
penyambungnya  yang  tak  balk  atau  karena  materialnya  rusak 
termakan  usia.  Semakin  minim  jumlah  talang,  semakin  minim 
juga  potensi  kebocorannya.  Segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia 
ini  tidak  ada  yang  sempurna,  pasti  ada  hal  yang  membuat 
tidak  bermanfaat.  Begitu  juga  dengan  atap,  meskipun  atap 
telah  dibangun  dengan  sekuat  mungkin,  tetap  saja  bisa 
bocor.  Semua  atap  pasti  pernah  bocor.  Atap  yang  bocor  akan 
membuat  segala  sesuatu  yang  ada  di  rumah  menjadi  kurang 
baik. 

Saatturun  hujan.jikaatap  rumah  Anda  bocor  tentu  Anda 
tidak  akan  merasa  nyaman.  Jika  Anda  rutin  mengecek  dan 
merawat  atap  rumah  Anda  dengan  baik,  maka  kebocoran 
atap  tidak  akan  terjadi.  Sebisa  mungkin,  atap  rumah  Anda 
tidak  terdapat  banyak  celah  sehingga  kemungkinan  terjadinya 
kebocoran  semakin  kecil,  Maka,  saat  membangun  atap  rumah 
usahakan  memilih  bahan  yang  tidak  menimbulkan  banyak 
celah  jika  digabungkan. 

Banyak  hal  yang  menyebabkan  atap  rumah  mudah 
bocor.  Salah  satunya  adalah  karena  posisi  genting  bergeser. 
Jika  genting  geser,  maka  akan  menimbulkan  celah  sehingga 
menyebabkan  air  akan  mudah  masuk,  Genting  yang  pecah  juga 
dapat  menyebabkan  kebocoran.  Jika  genting  pecah,  maka  atap 
berlubang.  Lubang  yang  timbul  karena  genting  yang  bergeser 
posisi  atau  pecah  akan  memudahkan  air  mudah  masuk  ke 
dalam  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kebocoran.  Jika  hal 


itu  yang  menyebabkan  terjadinya  kebocoran,  maka  yang  harus 
Anda  lakukan  adalah  mengembalikan  posisi  genting  seperti 
semula  sehingga  bisa  menutup  bagian  yang  berlubang. 

Jika  kebocoran  terjadi  karena  genting  yang  pecah,  maka 
Anda  bisa  memperbaikinya  dengan  mengganti  genting  yang 
pecah  dengan  genting  yang  baru.  Jika  tidak  diganti  dan 
dibiarkan  saja,  maka  atap  rumah  Anda  akan  selalu  bocor. 
Periksalah  genting  rumah  Anda  dengan  rutin  sehingga 
jika  ada  yang  pecah  bisa  diganti  dengan  cepat.  Perbaikan 
untuk  genting  yang  bocor  tidak  hanya  dilakukan  saat  musim 
hujan  datang  atau  saat  terjadi  kebocoran  saja.  Seharusnya, 
perbaikan  dilakukan  dengan  rutin  sehingga  mencegah 
terjadinya  kebocoran  saat  hujan  turun.  Perbaikan  untuk  atap 
bisa  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  perbaikan  sementara 
dan  perbaikan  permanen. 

Anda  harus  berusaha  mencegah  terjadinya  kebocoran 
atap  rumah  Anda.  Lebih  baik  mencegah  daripada  memperbaiki 
kebocoran  atap.  Jika  Anda  telah  melakukan  pencegahan,  maka 
saat  hujan  turun  rumah  Anda  tidak  akan  bocor.  Namun,  jika 
Anda  hanya  memperbaiki,  maka  kemungkinan  bocor  bisa 
terjadi  lagi.  Perbaikan  sementara  untuk  atap  rumah  yang 
bocor  dilakukan  dengan  memperbaiki  atap  setelah  hujan 
reda.  Perbaikan  seperti  ini  disebut  dengan  perbaikan  darurat 
sehingga  harus  dilakukan  perbaikan  selanjutnya.  Jika  tidak 
d i lanjutkan  dengan  perbaikan  lagi,  maka  kemungkinan 
terjadinya  kebocoran  akan  terjadi. 

Perbaikan  sementara  bisa  dilakukan  dengan  memberikan 
lapisan  plastik  yang  bisa  menahan  kebocoran  pada  bagian 


104 


105 


f 


yang  bocor.  Tujuan  perbaikan  sementara  adalah  mencegah 
terjadinya  kebocoran  sementara.  Setelah  perbaikan  sementara 
harus  ada  perbaikan  permanen.  Perbaikan  permanen  adalah 
perbaikan  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  kebocoran 
yang  terjadi  selamanya.  Tujuan  perbaikan  permanen  adalah 
agar  kebocoran  yang  terjadi  tidak  terulang  kembali. 

Perbaikan  permanen  dilakukan  di  musim  kemarau 
sehingga  atap  benar-benar  dalam  keadaan  kering.  Jika  atap 
dalam  keadaan  kering,  maka  akan  memudahkan  untuk 
memperbaiki  atap.  Perbaikan  atap  secara  permanen  dilakukan 
dengan  memeriksa  posisi  genting  yang  digunakan  sebagai 
atap.  Dengan  demikian,  jika  ada  genting  yang  posisinya 
bergeser  bisa  diperbaiki.  Selain  itu,  perbaikan  permanen  juga 
dilakukan  dengan  membersihkan  kotoran-kotoran  yang  ada  di 
atap.  Jika  atap  dalam  keadaan  bersih,  maka  akan  memudahkan 
untuk  memperbaiki  jika  ada  kerusakan.  Sebaiknya  dilakukan 
ke  seluruh  bagian  genting  sehingga  kebersihannya  akan 
merata. 

Akan  lebih  baik  jika  Anda  mencegah  terjadinya  kebocoran 
daripada  memperbaikinya.  Jika  Anda  mencegah  terjadinya 
kebocoran,  maka  saat  hujan  turun  Anda  tidak  akan  kesulitan 
untuk  mengatasi  kebocoran.  Tetapi,  jika  Anda  memperbaiki 
kebocoran,  maka  saat  hujan  turun  Anda  akan  kesulitan 
menghadapi  kebocoran.  Biasanya,  Anda  akan  memperbaiki 
atap  rumah  jika  mengetahui  ada  kebocoran  di  atap,  Tentu  hal 
itu  akan  menyulitkan  Anda. 

Jika  atap  rumah  Anda  bocor,  maka  saat  musim  hujan  Anda 
tidak  akan  nyaman  di  dalam  rumah  karena  harus  menyingkirkan 


itu  yang  menyebabkan  terjadinya  kebocoran,  maka  yang  harus 
Anda  lakukan  adalah  mengembalikan  posisi  genting  seperti 
semula  sehingga  bisa  menutup  bagian  yang  berlubang. 

Jika  kebocoran  terjadi  karena  genting  yang  pecah,  maka 
Anda  bisa  memperbaikinya  dengan  mengganti  genting  yang 
pecah  dengan  genting  yang  baru.  Jika  tidak  diganti  dan 
dibiarkan  saja,  maka  atap  rumah  Anda  akan  selalu  bocor. 
Periksalah  genting  rumah  Anda  dengan  rutin  sehingga 
jika  ada  yang  pecah  bisa  diganti  dengan  cepat.  Perbaikan 
untuk  genting  yang  bocor  tidak  hanya  dilakukan  saat  musim 
hujan  datang  atau  saat  terjadi  kebocoran  saja.  Seharusnya, 
perbaikan  dilakukan  dengan  rutin  sehingga  mencegah 
terjadinya  kebocoran  saat  hujan  turun.  Perbaikan  untuk  atap 
bisa  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  perbaikan  sementara 
dan  perbaikan  permanen. 

Anda  harus  berusaha  mencegah  terjadinya  kebocoran 
atap  rumah  Anda.  Lebih  baik  mencegah  daripada  memperbaiki 
kebocoran  atap.  Jika  Anda  telah  melakukan  pencegahan,  maka 
saat  hujan  turun  rumah  Anda  tidak  akan  bocor.  Namun,  jika 
Anda  hanya  memperbaiki,  maka  kemungkinan  bocor  bisa 
terjadi  lag i .  Perbaikan  sementara  untuk  atap  rumah  yang 
bocor  dilakukan  dengan  memperbaiki  atap  setelah  hujan 
reda.  Perbaikan  seperti  ini  disebut  dengan  perbaikan  darurat 
sehingga  harus  dilakukan  perbaikan  selanjutnya.  Jika  tidak 
dilanjutkan  dengan  perbaikan  lagi,  maka  kemungkinan 
terjadinya  kebocoran  akan  terjadi. 

Perbaikan  sementara  bisa  dilakukan  dengan  membe'rikan 
lapisan  plastik  yang  bisa  menahan  kebocoran  pada  bagian 


106 


105 


* 


yang  bocor.  Tujuan  perbaikan  sementara  adalah  mencegah 
terjadinya  kebocoran  sementara.  Setelah  perbaikan  sementara 
harus  ada  perbaikan  permanen.  Perbaikan  permanen  adalah 
perbaikan  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  kebocoran 
yang  terjadi  selamanya.  Tujuan  perbaikan  permanen  adalah 
agar  kebocoran  yang  terjadi  tidak  terulang  kembali. 

Perbaikan  permanen  dilakukan  di  musim  kemarau 
sehingga  atap  benar-benar  dalam  keadaan  kering.  Jika  atap 
dalam  keadaan  kering,  maka  akan  memudahkan  untuk 
memperbaiki  atap.  Perbaikan  atap  secara  permanen  dilakukan 
dengan  memeriksa  posisi  genting  yang  digunakan  sebagai 
atap.  Dengan  demikian,  jika  ada  genting  yang  posisinya 
bergeser  bisa  diperbaiki.  Selain  itu,  perbaikan  permanen  juga 
dilakukan  dengan  membersihkan  koto  ran -koto  ran  yang  ada  di 
atap.  Jika  atap  dalam  keadaan  bersih,  maka  akan  memudahkan 
untuk  memperbaiki  jika  ada  kerusakan.  Sebaiknya  dilakukan 
ke  seluruh  bagian  genting  sehingga  kebersihannya  akan 
me  rata.  ; 

Akan  lebih  baik  jika  Anda  mencegah  terjadinya  kebocoran 
daripada  memperbaikinya.  Jika  Anda  mencegah  terjadinya  ! 

:  j 

kebocoran,  maka  saat  hujan  turun  Anda  tidak  akan  kesulitan 

■ 

untuk  mengatasi  kebocoran.  Tetapi,  jika  Anda  memperbaiki 
kebocoran,  maka  saat  hujan  turun  Anda  akan  kesulitan 
menghadapi  kebocoran.  Biasanya,  Anda  akan  memperbaiki 
atap  rumah  jika  mengetahui  ada  kebocoran  di  atap.  Tentu  hal 
itu  akan  menyulitkan  Anda. 

Jika  atap  rumah  Anda  bocor,  maka  saat  musim  hujan  Anda  j 

tidak  akan  nyaman  di  dalam  rumah  karena  harus  menyingkirkan  1 


barang-barang  agar  tidak  terkena  air  yang  bocor.  Selain  itu, 
Anda  harus  menyiapkan  wadah  untuk  menampung  air  hujan 
yang  menetes  dari  atap  yang  bocor.  Tentu,  akan  membuat 
Anda  menjadi  repot.  Oleh  karena  itu,  jika  Anda  membangun 
rumah  usahakan  untuk  membangun  atap  rumah  dengan 
bahan-bahan  yang  berkualitas.  Dengan  demikian,  rumah  Anda 
akan  terlindung  dengan  baik.  Konstruksi  atap  rumah  juga  tetap 
harus  Anda  perhatikan.  Sebisa  mungkin,  atap  rumah  dibangun 
dengan  kuat  sehingga  tidak  mudah  terjadinya  kebocoran. 
Rumah  yang  bocortidak  akan  membuat  Anda  merasa  nyaman. 
Maka,  Anda  harus  berusaha  agar  atap  rumah  Anda  tidak  mudah 
bocor  sehingga  isi  rumah  bisa  terlindung  dengan  baik.  Anda 
pun  bisatinggal  di  dalam  rumah  dengan  nyaman. 


106 


107 


flPAKAK  SULiT  MEMADUKAN 


<*><><><><><><><><><><*><><><><><><><>0<><>0C<><><><>OO<><X>^^ 


emua  yang  memiliki  rumah  tentu  selalu  berusaha 
membuat  rumahnya  terlihat  lebih  menarik.  Banyak 
cara  dapat  dilakukan  untuk  membuat  rumah  terlihat 
lebih  menarik.  Misalnya,  dengan  memberikan  hiasan, 
menggunakan  berbagai  warna,  dan  sebagainya  yang  bisa 
membuat  sebuah  rumah  terlihat  berbeda.  Cara  yang  digunakan 
oleh  orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  berbeda  sehingga 
keindahan  rumah  yang  dihasilkan  pun  bermacam-macam. 
Meskipun  banyak  cara,  tujuannya  sama,  yaitu  membuat  rumah 
menjadi  lebih  menarik. 

Setiap  orang  memiliki  cara  yang  berbeda-beda  untuk 
membuat  suasana  rumah  menjadi  lebih  menarik  dan  berbeda 
dengan  rumah  yang  lainnya.  Tipe  rumah,  ukuran,  tata  ruang, 
dan  warna  tembok  rumah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  sesuai 


109 


1 


dengan  keinginan  orang  tersebut.  Dengan  demikian,  antara 
rumah  yang  satu  dengan  rumah  yang  lainnya  akan  berbeda 
tergantung  dari  keinginan  masing-masing  pemiliknya. 

Salah  satu  yang  dilakukan  untuk  membuat  sebuah  rumah 
menjadi  lebih  menarik  adalah  dengan  memberikan  warna. 
Banyak  orang  yang  mengecat  rumahnya  dengan  tujuan  agar 
rumahnya  terlihat  menarik.  Warna  cat  rumah  dapat  mengubah 
suasana  dan  membuatnya  berbeda.  Warna  rumah  adalah 
hal  utama  yang  selalu  diperhatikan  oleh  seseorang  yang 
memiliki  rumah.  Warna  adalah  hal  yang  berhubungan  dengan 
kepribadian  sehingga  warna  yang  disukai  oleh  orang  yang  satu 
dengan  yang  lainnya  berbeda-beda.  Sebab,  kepribadian  setiap 
orang  tidak  ada  yang  sama. 

Memilih  warna  cat  yang  akan  digunakan  untuk  mengecat 
rumah  adalah  hal  yang  penting  yang  harus  dilakukan.  Dalam 
memilih  warna,  tidak  boleh  dilakukan  sembarangan.  Pilihlah 
warna  yang  sebaik  mungkin.  Warna  yang  pas  akan  membuat 
rumah  Anda  menjadi  menarik.  Warna  yang  dipilih  oleh 
seseorang  berhubungan  suasana  hati  yang  ada  di  dalamnya, 
Warna  juga  akan  memengaruhi  suasana  hati  orang  yang  ada 
di  sekitar  warna  tersebut. 

Warna  yang  berkilau  dan  cerah  akan  membuat  suasana 
menjadi  bersemangat  sehingga  membuat  semua  orang  yang 
ada  di  dalam  ruangan  menjadi  bersemangat.  Sementara 
warna-warna  yang  terlihat  lembut  akan  membuat  orang  yang 
ada  di  sekitar  tempat  tersebut  menjadi  tenang  dan  rileks 
Oleh  sebab  itu,  pilihlah  warna  dengan  benar.  Namun,  banyak 
orang  tidak  bisa  memilih  warna  dengan  baik  sehingga  hanya 


memilih  warna  yang  netral.  Misalnya,  warna  abu-abu,  putih, 
atau  krem.  Disebabkan  warna-warna  tersebut  tidak  mencolok. 
Banyak  orang  tidak  berani  memilih  warna  mencolok  karena 
takut  jika  tidak  cocok  dan  dianggap  berlebihan. 

Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  yang  memilih  mengecet 
rumahnya  dengan  warna-warna  netral.  Padahal,  warna-warna 
netral  tidak  bisa  menunjukkan  kepribadian  orang-orang 
yang  menghuni  rumah.  Maka,  akan  lebih  baik  bila  mengecat 
warna  rumah  sesuai  dengan  kepribadian  dirinya,  bukan 
menggunakan  warna  netral,  Untuk  dapat  memilih  warna 
dengan  baik,  seharusnya  Anda  mengetahui  makna  dari  warna 
tersebut  sehingga  warna  yang  Anda  pilih  sesuai  dengan 
kepribadian  Anda.  Dengan  memilih  warna  yang  sesuai  dengan 
kepribadian,  maka  akan  membuat  Anda  menjadi  merasa 
nyaman  menempati  rumah  yang  Anda  miliki. 

Warna  sangat  bermacam-macam.  Merah  adalah 
warna  yang  melambangkan  energi  yang  penuh,  aktif,  dan 
bersemangat.  Warna  ini  akan  menjadi  warna  yang  menarik 
perhatian  dan  membantu  meningkatkan  semangat.  Warna 
merah  juga  menjadi  warna  yang  memiliki  kesan  mewah. 
Namun,  menggunakan  warna  merah  dengan  berlebihan 
dapat  menimbulkan  emosi  dan  kemarahan.  Sementara  itu, 
warna  kuning  adalah  warna  yang  mengingatkan  dengan  sinar 
matahari  yang  terlihat  bersinar.  Warna  kuning  adalah  warna 
yang  membantu  terciptanya  keterbukaan.  Kuning  adalah  warna 
yang  bersemangat,  mendorong  seseorang  untuk  berekspresi, 
dan  mencari  inspirasi.  Namun,  menggunakan  warna  kuning 


110 


ill 


dengan  berlebihan  dan  kurang  tepat  bisa  menimbulkan  efek 
yang  menakutkan. 

Oranye  adalah  warna  yang  hampir  sama  dengan  merah, 
Namun,  warna  oranye  terlihat  lebih  lembut  jika  dibandingkan 
dengan  merah.  Oranye  adalah  warna  yang  penuh  harapan  dan 
bisa  membantu  membangkitkan  rasa  percaya  diri  seseorang. 
Bisa  pula  membantu  mengurangi  depresi  dan  tertekan. 
Sementara  warna  pink  (merah  muda)  adalah  warna  merah 
yang  terlihat  lebih  muda.  Merah  muda  adalah  warna  yang 
hangat,  lembut,  dan  menenangkan.  Warna  merah  muda  juga 
menjadi  lambang  kasih  sayang.  Selain  itu,  warna  ini  juga 
melambangkan  jiwa  muda.  Segala  sesuatu  yang  berwarna 
merah  muda  biasanya  akan  terlihat  menarik  dan  lembut. 

Hijau  adalah  warna  alami  yang  menyegarkan.  Warna 
hijau  adalah  warna  yang  cocok  untuk  tempat  yang  digunakan 
untuk  beristirahat.  Selain  menyegarkan,  juga  membangkitkan 
semangat.  Bisa  pula  menjadi  warna  yang  menenangkan  dan 
dapat  membantu  seseorang  menghilangkan  stres.  Warna  hijau 
yang  dipadukan  dengan  kuning,  maka  akan  menjadi  warna 
yang  terlihat  hidup.  Sebab,  keduanya  adalah  warna  yang  ceria. 
Namun,  jika  dipadukan  dengan  warna  biru,  maka  akan  menjadi 
sepi  dan  tidak  menarik.  Sebab,  hijau  adalah  warna  yang  cerah, 
sedangkan  biru  adalah  warna  yang  mempunyai  kesan  '’dingin’1, 
meski  ada  yang  mengatakan  bahwa  warna  biru  adalah  warna 
yang  penuh  dengan  ketenangan, 

Warna  biru  adalah  warna  yang  berhubungan  dengan  air 
dan  udara.  Biru  adalah  warna  yang  melambangkan  alam, 
kesabaran,  dan  keharmonisan.  Menggunakan  warna  biru 


memilih  warna  yang  netral.  Misalnya,  warna  abu-abu,  putih, 
atau  krem.  Disebabkan  warna-warnatersebut  tidak  mencolok. 
Banyak  orang  tidak  berani  memilih  warna  mencolok  karena 
takut  jika  tidak  cocok  dan  dianggap  berlebihan. 

Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  yang  memilih  mengecet 
rumahnya  dengan  warna-warna  netral.  Padahal,  warna-warna 
netral  tidak  bisa  menunjukkan  kepribadian  orang-orang 
yang  menghuni  rumah.  Maka,  akan  lebih  baik  bila  mengecat 
warna  rumah  sesuai  dengan  kepribadian  dirinya,  bukan 
menggunakan  warna  netral.  Untuk  dapat  memilih  warna 
dengan  baik,  seharusnya  Anda  mengetahui  maknadari  warna 
tersebut  sehingga  warna  yang  Anda  pilih  sesuai  dengan 
kepribadian  Anda.  Dengan  memilih  warna  yang  sesuai  dengan 
kepribadian,  maka  akan  membuat  Anda  menjadi  merasa 
nyaman  menempati  rumah  yang  Anda  miliki. 

Warna  sangat  bermacam-macam.  Merah  adalah 
warna  yang  melambangkan  energi  yang  penuh,  aktif,  dan 
bersemangat.  Warna  ini  akan  menjadi  warna  yang  menarik 
perhatian  dan  membantu  meningkatkan  semangat.  Warna 
merah  juga  menjadi  warna  yang  memiliki  kesan  mewah. 
Namun,  menggunakan  warna  merah  dengan  berlebihan 
dapat  menimbulkan  emosi  dan  kemarahan.  Sementara  itu, 
warna  kuning  adalah  warna  yang  mengingatkan  dengan  sinar 
matahari  yang  terlihat  bersinar.  Warna  kuning  adalah  warna 
yang  membantu  terciptanya  keterbukaan.  Kuning  adalah  warna 
yang  bersemangat,  mendorong  seseorang  untuk  berekspresi, 
dan  mencari  inspirasi.  Namun,  menggunakan  warna  kuning 


dengan  berlebihan  dan  kurang  tepat  bisa  menimbulkan  efek 
yang  menakutkan. 

Oranye  adalah  warna  yang  hampir  sama  dengan  merah. 

Namun,  warna  oranye  terlihat  lebih  lembut  jika  dibandingkan 
dengan  merah.  Oranye  adalah  warna  yang  penuh  harapan  dan 
bisa  membantu  membangkitkan  rasa  percayadiri  seseorang. 

Bisa  pula  membantu  mengurangi  depresi  dan  tertekan. 
Sementara  warna  pink  (merah  muda)  adalah  warna  merah 
yang  terlihat  lebih  muda.  Merah  muda  adalah  warna  yang  . 

hangat,  lembut,  dan  menenangkan.  Warna  merah  mudajuga 

.1 

menjadi  lambang  kasih  sayang.  Selain  itu,  warna  ini  juga 
melambangkan  jiwa  muda.  Segala  sesuatu  yang  berwarna 
merah  muda  biasanya  akan  terlihat  menarik  dan  lembut. 

Hijau  adalah  warna  alami  yang  menyegarkan.  Warna 
hijau  adalah  warna  yang  cocok  untuk  tempat  yang  digunakan 
untuk  beristirahat.  Selain  menyegarkan,  juga  membangkitkan 
semangat.  Bisa  pula  menjadi  warna  yang  menenangkan  dan 
dapat  membantu  seseorang  menghilangkan  stres.  Warna  hijau 
yang  dipadukan  dengan  kuning,  maka  akan  menjadi  warna 
yang  terlihat  hidup.  Sebab,  keduanya  adalah  warna  yang  ceria. 

Namun,  jika  dipadukan  dengan  warna  biru,  maka  akan  menjadi 
sepi  dan  tidak  menarik.  Sebab,  hijau  adalah  warna  yang  cerah, 
sedangkan  biru  adalah  warna  yang  mempunyai  kesan  ’’dingin’’, 
meski  ada  yang  mengatakan  bahwa  warna  biru  adalah  warna 
yang  penuh  dengan  ketenangan. 

Warna  biru  adalah  warna  yang  berhubungan  dengan  air 
dan  udara.  Biru  adalah  warna  yang  melambangkan  alam, 
kesabaran,  dan  keharmonisan.  Menggunakan  warna  biru 


akan  membantu  menciptakan  suasana  yang  tenang  dan 
dingin.  Warna  biru  yang  kuat  akan  membantu  seseorang  bisa 
mendapatkan  ketenangan.  Sebab,  biru  adalah  warna  yang 
akan  memberikan  kenyamanan.  Sementara  putih  adalah 
warna  yang  suci,  bercahaya,  dan  bersih.  Warna  putih  akan 
membantu  menciptakan  perasaan  yang  bersih,  kenyamanan, 
dan  membantu  mendapatkan  ketenangan.  Putih  yang 
dipadukan  dengan  warna  abu-abu  dan  hitam  akan  menjadi 
warna  yang  lebih  modern  dan  memberikan  kehangatan. 
Namun,  jika  terlalu  banyak  warna  putih  akan  menjadi  warna 
yang  dingin  dan  kaku. 

Lain  lagi  dengan  hitam.  Warna  hitam  adalah  warna  yang 
mempunyai  kekuatan.  Warna  hitam  yang  digunakan  di  dalam 
ruangan,  tidak  boleh  berlebihan  karena  akan  menyebabkan 
ruangan  menjadi  terlihat  sempit.  Selain  itu,  warna  hitam 
adalah  warna  yang  melambangkan  perasaan  duka  sehingga 
warna  hitam  yang  berlebihan  dapat  menimbulkan  perasaan 
tertekan  bagi  orang  yang  beradadi  tempat tersebut.  Perlujuga 
diingat  bahwa  warna  ini  tak  lazim  untuk  digunakan  sebagai 
warna  rumah. 

Abu-abu  adalah  warna  yang  memperlihatkan  perasaan 
serius.  Tetapi,  juga  menggambarkan  warna  yang  damai  dan 
menenteramkan.  Warna  abu-abu  yang  ada  dalam  sebuah 
ruangan  akan  membuat  ruangan  menjadi  luas.  Namun,  warna 
abu-abu  juga  bisa  menimbulkan  kesan  kaku.  Memadukan  abu- 
abu  dengan  cokelat  akan  menimbulkan  kehangatan.  Cokelat 
adalah  warna  yang  netral  dan  membumi  yang  menggambarkan 
tanah.  Cokelat  bisa  menjadi  warna  yang  menenangkan.  Jika 


r 


dipadukan  dengan  warna  biru,  maka  akan  dapat  menimbulkan 
suasana  kekeluargaan.  Sebab  cokelat  dan  biru  adalah  warna 
bumi  dan  alam.  Terlalu  banyak  menggunakan  warna  cokelat 
juga  akan  menimbulkan  kesan  yang  kaku. 

Banyak  orang  yang  mengecat  rumah  hanya  dengan 
menggunakan  satu  warna  saja  sehingga  antara  ruangan  yang 
satu  dengan  ruangan  yang  lainnya  tidak  ada  suasana  yang 
berbeda.  Jika  rumah  hanya  dicat  dengan  satu  warna  saja, 
maka  akan  mudah  menimbulkan  perasaan  bosan.  Sebab, 
hanya  ada  satu  warna  dan  satu  suasana  saja.  Hal  itu  terjadi 
karena  seseorang  kesulitan  memadukan  warna  sehingga 
hanya  menggunakan  satu  warna  saja  untuk  mengecat 
rumahnya.  Jika  Anda  hanya  akan  menggunakan  satu  warna 
saja,  usahakan  memilih  warna  yang  sesuai  dengan  kepribadian 
Anda  dan  pilihlah  warna  yang  lembut.  Dengan  demikian,  tidak 
akan  membuat  Anda  mudah  merasa  bosan. 

Namun,  ada  juga  orang  yang  mengecat  rumahnya  dengan 
warna  yang  bermacam-macam.  Dengan  demikian,  terdapat 
banyak  suasana  di  dalam  rumah  dan  dapat  membantu 
mengurangi  rasa  bosan  saat  sedang  berada  di  rumah.  Jika 
akan  mengecat  rumah  dengan  menggunakan  warna  yang 
bermacam-macam,  maka  Anda  harus  memilih  warna  yang 
serasi.  Jangan  sampai  Anda  menggunakan  warna  yang 
kontras  menjadi  satu.  Usahakan  memilih  dua  warna  yang 
serasi  sehingga  suasana  rumah  Anda  akan  terlihat  nyaman. 

Jika  Anda  menggunakan  warna  yang  kontras,  maka 
rumah  Anda'tidak  akan  membuat  Anda  merasa  nyaman  sebab 
suasana  rumah  Anda  akan  bercampur  aduk.  Maka,  ketika 


memadukan  warna  yang  akan  digunakan  untuk  mengecat 
tembok,  usahakan  memilih  warna-warna  yang  serasi  dan 
berhubungan.  Warna  yang  serasi  jika  dipadukan  akan  menjadi 
yang  indah  sehingga  menarik  untuk  dilihat.  Tetapi,  jika  warna 
yang  dipadukan  adalah  warna-warna  yang  kontras,  maka 
suasana  yang  akan  tercipta  tidak  akan  menarik.  Justru  akan 
menjadi  suasana  yang  membosankan  dan  tidak  membantu 
untuk  mendapatkan  kenyamanan. 

Membuat  rumah  menjadi  indah  dan  menarik  tidak 
hanya  dilakukan  dengan  mengecat  warna  rumah.  Mengubah 
suasana  juga  bisa  dilakukan  tanpa  harus  mengecat  rumah 
secara  keseluruhan.  Anda  dapat  menata  ulang  perabotan- 
perabotan  yang  ada  di  dalam  ruangan.  Anda  bisa  menggeser 
atau  memindahkan  perabotan-perabotan  sehingga  terlihat 
berbeda.  Ini  juga  cocok  untuk  Anda  yang  tidak  ingin  mengecat 
rumah  atau  masih  takut  dalam  mengaplikasikan  warna. 
Misalnya,  dengan  tetap  membiarkan  dinding  dengan  warna 
netral  dan  warna-warna  dapat  diaplikasikan  pada  lampu 
meja,  karpet,  gorden,  sofa,  seprei,  meja,  sarung  bantal  sofa, 
atau  pada  pajangan  yang  diletakkan  dalam  ruangan  dengan 
warna-warna  yang  berbeda. 

Warna-warna  dari  perabot  rumah  tangga  ini  yang 
selanjutnya  akan  memberi  warna  pada  ruangan.  Dengan 
begitu,  akan  membantu  mengubah  warna  dan  suasana 
ruangan  yang  ada  di  rumah  Anda.  Namun,  biasanya  yang 
menjadi  perhatian  banyak  orang  adalah  warna  dinding  yang 
ada  di  ruangan  tersebut.  Sebab,  warna  dinding  adalah  warna 
yang  paling  banyak,  Untuk  membuat  rumah  Anda  menjadi 


114 


115 


r 


terlihat  menarik  dan  indah,  maka  Anda  harus  bisa  memadukan 
warna-warna  dengan  pas  sehingga  suasana  rumah  akan 
menjadi  nyaman  dan  tidak  bertentangan.  Memadukan 
warna  tidak  hanya  saat  Anda  memakai  pakaian,  tetapi  juga 
memadukan  warna  untuk  menghiasi  dinding  adalah  hal  yang 
penting. 

Banyak  orang  tidak  berani  memadukan  warna  yang 
akan  digunakan  untuk  mengecat  ruangan.  Pada  dasarnya, 
memadukan  warna  dan  corak  dalam  suatu  objek  atau  ruang 
mudah  saja  dilakukan.  Tidak  perlu  khawatir  jika  Anda  tidak 
yakin  dengan  kemampuan  memilih  warna.  Jika  Anda  tidak 
memilih  warna  yang  cerah  semua,  maka  bisa  menjadi  warna 
yang  serasi.  Salah  satu  cara  paling  mudah,  yaitu  membuat 
keseimbangan  antara  warna  dinding  dan  furnituryang  ada  di 
dalam  rumah  Anda.  Jika  dinding  berwarna  cerah  atau  terdiri 
dari  banyak  warna,  gunakan  sofa  berwarna  netral  untuk 
mengimbanginya.  Dengan  demikian,  rumah  Anda  tidak  penuh 
dengan  warna-warna  yang  cerah.  Perpaduan  warna-warna 
cerah  akan  menjadi  warna  yang  kontras. 

Warna  netral  yang  dimaksud  untuk  memadukan  warna 
cerah  adalah  krem  atau  cokelat.  Walaupun  putih  bisa  masuk 
ke  segala  warna,  warna  ini  dinilai  terlalu  kuat.  Jadi,  jika  dinding 
ruangan  dipenuhi  warna  terang,  putih  bukanlah  pilihan  yang 
tepat.  Sebab,  putih  juga  bisa  menjadi  warna  yang  cerah  jika 
berlebihan.  Hal  ini  berlaku  sebaliknya.  Jika  dinding  ruangan 
polos,  manfaatkan  sofasebagai  salah  satu  bendayang  menjadi 
titik  fokus  pada  ruangan.  Pilih  warna  yang  kuat  atau  corak 
menarik  agar  ruangan  makin  cantik.  Jika  menggunakan  warna 


yang  sama  dan  polos,  maka  tidak  akan  bertambah  menarik. 
Tetapi,  jangan  sembarang  memilih  warna  yang  kuat. 

Warna-warna  cerah  yang  menarik  membuat  ruangan 
terlihat  lebih  ceria.  Sementara  warna  cerah  yang  cenderung 
gelap  dapat  menimbulkan  kesan  lebih  elegan  dan  formal. 
Demikian  halnya  dengan  corak  atau  motif,  Corak  dan  motif 
yang  sesuai  akan  menambah  suasana  ruangan  menjadi 
semakin  indah  dan  menarik.  Semakin  sederhana  motif  yang 
digunakan,  kesan  yang  ditimbulkan  semakin  formal.  Namun, 
jika  motif  yang  digunakan  tidak  sesuai,  maka  ruangan  akan 
terlihat  jelek.  Tepat  dalam  memilih  dan  memadukan  warna 
akan  memberikan  suasana  rumah  atau  tempat  hunian  Anda 
menjadi  semakin  nyaman  dan  membuat  betah.  Dengan  rasa 
nyaman,  maka  Anda  bisa  melakukan  segala  sesuatu  yang 
terbaik.  Setiap  tahun  tren  warna  selalu  berubah,  tetapi  Anda 
tidak  perlu  khawatir  dengan  perubahantersebut.  Asalkan  bisa 
memahami  cara  yang  tepat  untuk  memadukan  warna. 

Ketika  memilih  dan  memadukan  warna  untuk  ruangan- 
ruangan  rumah  Anda,  usahakan  menghindari  warna-warna 
terang.  Akan  lebih  baik  jika  menggunakan  warna-warna  yang 
terkesan  lembut.  Jika  Anda  menggunakan  warna-warna 
terang,  maka  dapat  membuat  suasana  rumah  menjadi  kurang 
nyaman.  Gunakan  warna  yang  memiliki  kesan  yang  lembut, 
tetapi  bisa  terlihat  cerah.  Misalnya,  warna  hijau  muda,  krem, 
putih,  putih  agak  kehijau-hijauan,  atau  putih  kebiru-biruan. 
Untuk  membuat  suasana  menjadi  terlihat-lebih  menarik  dan 
menonjol,  Anda  bisa  menggunakan  warna  yang  cerah  pada 
salah  satu  dinding  rumah  Anda. 


116 


117 


f 


Untuk  rumah  yang  kurang  luas,  gunakan  saja  warna 
monokrom,  yaitu  warna  yang  bergerak  atau  gradasi  warna, 
Warna  monokrom  adalah  warna  yang  sama,  hanya  tingkatan 
warnanya  berbeda,  misalnya  paduan  warna  biru,  biru  muda, 
lalu  biru  yang  lebih  muda  lagi.  Dengan  demikian,  warna  yang 
ada  tidak  bermacam-macam,  tetapi  ada  perbedaan  warna. 
Untuk  kamartidur,  warnayang  dipilih  sesuaikan  dengan  besar 
jendela.  Apabila  jendelanya  besar,  jangan  gunakan  warna 
gelap  karena  kurang  bagus  pada  saat  terkena  sinar  matahari. 
Gunakan  warna  pastel  atau  yang  lebih  muda  sehingga  saat 
terkena  sinar  matahari  akan  membuat  suasana  kamar  menjadi 
lebih  indah  dan  terang.  Sementara  itu,  kamar  yang  memiliki 
jendela  kecil  bisa  menggunakan  warna  gelap  dan  warna  yang 
sama,  tetapi  berbeda  tingkatan. 

Untuk  ruang  makan,  hindari  menggunakan  warna  biru. 
Disebabkan  warna  biru  adalah  warna  yang  berhubungan 
dengan  alam.  Usahakan  untuk  memilih  warna  yang  cerah 
sehingga  membantu  meningkatkan  selera  makan,  misalnya 
warna  oranye  dan  merah.  Warna  oranye  dan  merah  bisa 
membuat  ruangan  menjadi  cerah  sehingga  membuat  semua 
orang  menjadi  bersemangat  untuk  makan.  Warna  merupakan 
ungkapan  ekspresi  dan  jiwa  dalam  diri  manusia.  Namun,  tidak 
semua  warna  cocok  untuk  semua  tema  dan  bangunan  rumah. 
Berikut  ini,  ada  beberapa  kiat  yang  dapat  membantu  Anda 
memadukan  warna.  Usahakan  untuk  memilih  warna  sesuai 
dengan  tema  dan  bangunan  'rumah  Anda. 

Untuk  bangunan  rumah  yang  masih  terlihat  tradisional, 
usahakan  untuk  memilih  warna  netral.  Warna  netral  akan 


membuat  nuansatradisional  menonjol.  Bisa  juga  menggunakan 
warna-warna  yang  cerah,  tetapi  yang  terpenting  adalah  bisa 
menyesuaikan  dengan  bangunan.  Jika  bangunannya  sangat 
tradisional,  lebih  baikjika  menggunakan  warna  netral.  Warna 
abu-abu  dan  campuran  putih  menjadi  warna  yang  cocok 
untuk  bangunan  yang  terlihat  modern.  Gradasi  warna  biru  dan 
hijau  yang  berkesan  dingin  atau  warna  bumi  seperti  cokelat 
tanah,  merah  bata,  ataupun  abu-abu  yang  termasuk  dalam 
warna  yang  menenangkan  cocok  diterapkan  pada  ruang  yang 
membutuhkan  banyak  konsentrasi  seperti  ruang  kerja,  ruang 
baca,  dan  kamartidur. 

Warna  cerah,  seperti  oranye,  kuning,  atau  merah  cocok 
jika  digunakan  pada  ruangan  yang  digunakan  untuk  bersantai 
atau  bermain.  Misalnya,  digunakan  pada  ruang  keluarga,  ruang 
bermain,  ruang  tamu,  dapur,  teras,  dan  sebagainya.  Warna 
cerah  bisa  menciptakan  suasana  ceria  dan  bersemangat 
saat  berada  di  ruangan  tersebut  serta  dapat  mengurangi 
rasa  bosan.  Menggunakan  furnitur  yang  bermotif  juga  bisa 
membantu  menambah  indah  ruangan.  Hal  yang  penting 
adalah  pintar  memadukan  warna  dan  motif.  Jika  motif  dan 
warna  antara  dinding  dan  furnitur  berlawanan,  sebenarnya 
tidak  menjadi  masalah,  yang  penting  ada  kesamaan  yang 
menyatukan  keduanya. 

Jika  Anda  memahami  warna  dengan  baik,  maka 
memadukan  warna  bukanlah  hal  yang  sulit.  Namun,  jika 
Anda  tidak  memahami  warna  dengan  baik,  maka  Anda  tidak 
bisa  menentukan  warna-warna  yang  memiliki  keserasian 


118 


119 


dan  warna-warna  yang  kontras.  Warna  yang  baik  untuk  Anda 
gunakan  adalah  warna  yang  memiliki  keserasian, 

Usahakan  memilih  warna  yang  sesuai  kepribadian  Anda. 
Jika  warna  sesuai  kepribadian,  maka  Anda  akan  merasa 
nyaman.  Kenyamanan  saat  menempati  rumah  akan  membuat 
rumah  Anda  terlihat  menarik.  Jika  Anda  merasa  kesulitan 
memadukan  warna,  usahakan  untuk  tidak  memilih  warna- 
warna  cerah.  Warna-warna  lembut  jika  dipadukan  dengan 
warna  lembut  bisa  menjadi  warna  yang  menarik.  Untuk  warna- 
warna  yang  cerah,  usahakan  untuk  tidak  memilih  warna-warna 
yang  memiliki  tingkat  kecerahan  tinggi. 


etiap  rumah  akan  seialu  berdinding.  Dinding  adalah 
bagian  rumah  yang  berdiri  tegak.  Jika  tidak  terdapat 
dinding,  maka  sebuah  rumah  tidak  akan  berdiri. 
Dinding  adalah  suatu  struktur  padat  yang  membatasi  dan 
kadang  melindungi  suatu  area.  Beragam  ruangan  yang 
memiliki  manfaat  masing-masing  di  dalam  rumah  akan 
dibatasi  oleh  dinding.  Selain  itu,  dinding  juga  digunakan 
sebagai  batas  bangunan  rumah. 

Dinding  digunakan  untuk  menahan  bangunan.  Jika  tidak 
ada  dinding,  maka  tidak  akan  ada  bagian  yang  menahan 
bangunan  rumah  agar  dapat  berdiri  tegak.  Tiga  jems  utama 
dinding  dalam  sebuah  rumah  adalah.  dinding  bangunan, 
dinding  pembatas  {boundary),  dan  dinding  penahan  ( retaining ). 


MSMPSHC0NTIK  D1MDSH6 

<*><><><>0<><><><><><><>0000<X>0<X><>C<><X>0<>0000<><><><^^ 


r 


Rumah  yang  baik  harus  menggunakan  tiga  dinding  tersebut 
sehingga  dapat  dibangun  dengan  baik. 

Dinding  sebuah  bangunan  memiiiki  dua  fungsi  utama, 
yaitu  sebagai  dinding  yang  menahan  iang it-lang it  dan 
bangunan  yang  digunakan  sebagai  pembatas.  Selain  itu, 
dinding  juga  berguna  untuk  melindungi  segaia  sesuatu  yang 
ada  di  dalam  rumah  dari  cuaca  dan  bahaya  yang  datang  dari 
alam  sekitar.  Semua  rumah  memiiiki  dinding,  hanya  bahan 
yang  digunakan  untuk  mendirikannya  bermacam-macam. 
Ada  yang  mendirikan  dinding  dengan  menggunakan  semen, 
keramik,  batu  bata,  dan  lain  sebagainya.  Dinding  rumah  akan 
menambah  indah  bentuk  dan  tampilan  rumah,  maka  banyak 
orang  yang  menghiasi  dinding  dengan  berbagai  macam 
barang. 

Semua  orang  akan  berusaha  menghiasi  dinding  rumah 
dengan  hiasan  yang  dapat  mempercantik  rumah.  Jika  rumah 
yang  Anda  tempati  berbeda,  maka  Anda  akan  lebih  merasa 
nyaman.  Banyak  cara  yang  digunakan  untuk  memperindah 
dinding  rumah.  Setiap  orang  memiiiki  cara  yang  berbeda- 
beda  untuk  mempercantik  dinding  rumahnya.  Oleh  sebab 
itu,  hasilnya  sangat  beragam,  antara  rumah  orang  yang  satu 
dengan  yang  lainnya  berbeda-beda. 

Dinding  rumah  dapat  menunjukkan  kreativitas 
penghuninya.  Kreativitas  antara  orang  yang  satu  berbeda 
dengan  yang  lainnya.  Ada  rumah  yang  dindingnya  penuh 
dengan. gambar  yang  indah  dan  menarik.  Tetapi,  ada  juga 
yang'  polos  saja  sehingga  tidak  terlihat  menarik.  Untuk 
menghasilkan  dinding  yang  lebih  menarik,  tidak  melulu  polos 

122 


dengan  polesan  cat.  Biasanya,  Anda  bisa  menambahkan 
gambar  khusus  pada  dinding  rumah.  Caranya  tentu  saja 
bermacam-macam.  Misalnya,  dengan  memasang  lukisan 
pemandangan,  mengecat  dinding  dengan  warna  yang 
berbeda-beda,  atau  menghiasi  dinding  dengan  batu-batuan. 
Sebagian  dari  Anda  mungkin  lebih  memilih  wallpaper  untuk 
menghadirkan  warna-warni  dan  motif  yang  lebih  hidup. 
Pemberian  wallpaper  dapat  membuat  dinding  rumah  Anda 
terlihat  meriah.  Akan  tetapi,  jika  lebih  menginginkan  kesan 
alami  dan  unik,  Anda  bisa  memilih  batu  alam  atau  batu  bata 
untuk  ditempelkan  di  dinding  rumah. 

Kesan  unik  pastilah  akan  menarik  perhatian.  Segaia 
sesuatu  yang  Anda  buat  berbeda  dengan  yang  lainnya, 
maka  akan  terlihat  menarik,  Tetapi,  batu  alam  atau  batu  bata 
terkesan  beratdan  mempunyai  warna tersendiri  yang  kadang 
tak  senada  dengan  furnitur  rumah.  Untuk  menyiasatinya,  Anda 
bisa  membuat  batu  bata  dari  bahan  bubur  kertas  yang  bisa 
diwarnai  sesuai  keinginan  Anda.  Bahan  baku  untuk  membuat 
batu  bata  imitasi  ini  adalah  kertas  koran  bekas  dicampur 
dengan  semen  putih,  air,  dan  perekat.  Meskipun  terbuat  dari 
bubur  kertas,  batu  bata  imitasi  mampu  menambah  keindahan 
ruangan  di  rumah  Anda.  Rumah  terasa  lebih  nyaman  dan 
terkesan  ringan,  tak  seperti  batu  bata  asli  yang  tiga  kali  lebih 
be  rat, 

Batu  bata  imitasi  juga  memudahkan  Anda  dalam  hal 
pemasangan  karena  bisa  dibongkar.  Tak  perlu  membayar 
tukang  karena  Anda  send iri  bisa  memasangnya  dengan  cepat. 
Waktu  yang  dibutuhkan  paling  hanya  delapan  jam,  di  luar 

123 


i 


pekerjaan  mengaci  dan  finishing.  Hal  tersebut  bisa  membantu 
Anda  mengganti  suasana  dinding  jika  Anda  telah  merasa 
bosan.  Jika  bahan  batu  bata  imitasi  telah  Anda  siapkan,  maka 
yang  pertama  harus  dilakukan  adalah  periksa  kelurusan  dari 
permukaan  dinding  yang  sudah  diplester.  Ukur  dengan  cermat 
dinding  yang  akan  dipasang  batu  tempel  hias.  Jika  batu  tempel 
hias  tersebut  membentuk  alur  motif,  pastikan  sudah  tersusun 
dengan  benar,  Dengan  begitu,  motif  yang  Anda  buat  akan 
menambah  indah  ruangan.  Namun,  untuk  melakukan  hal 
tersebut  membutuhkan  keterampilan  dan  kesabaran. 

Banyak  orang  yang  menghiasi  dinding  rumah  dengan 
mengecatnya,  Mengecat  dinding  rumah  akan  membantu 
menambah  indah  ruangan  karena  dinding  ruangan  menjadi 
berwarna.  Cat  biasa  dibeli  banyak  orang  menghiasi  dinding 
rumah.  Ada  banyak  pilihan  warna  cat  sehingga  dapat 
membantu  seseorang  memilih  warna  apa  yang  cocok 
pada  dinding  rumahnya.  Selain  itu,  cat  juga  mudah  untuk 
didapatkan  sehingga  tak  ada  kesulitan  untuk  membelinya. 

Warna  yang  digunakan  untuk  mengecat  dinding  dan 
rumah,  saat  ini  terkadang  tidak  berbeda.  Banyak  orang 
mengecat  dinding  rumah  menggunakan  warna  yang  sama 
untuk  mengecat  bagian  luar  rumah.  Ketika  mengecat  dinding, 
yang  harus  diperhatikan  adalah  ukuran  ruangan  yang  akan 
dicat.  Dengan  demikian,  warna  cat  yang  dipilih  tidak  akan 
membuat  ruangan  terlihat  lebih  sempit.  Ruangan  kecil  akan 
k^iihatan  besar  dengan  warna  muda  pada  dinding  dan  warna 
netral  untuk  furnitur. 


Lokasi  bangunan  yang  akan  dicat  juga  harus  diperhatikan 
sehingga  bisa  memberikan  kesan  nyaman.  Ruangan  di 
rumah  yang  berada  di  tempat  panas  seharusnya  memilih 
warna  yang  sejuk  atau  netral,  misalnya  hijau,  biru,  dan  ungu. 
Dengan  demikian,  membuat  rumah  menjadi  semakin  sejuk 
bukan  semakin  panas.  Ruangan  yang  menghadap  utara, 
barat  taut,  atau  barat  daya  cenderung  mendapatkan  sinar 
matahari  tak  langsung.  Oleh  karena  itu,  ruangan  ini  sebaiknya 
menggunakan  warna  hangat,  seperti  kuning,  cokelat,  atau 
yang  lainnya  yang  tidak  mencolok.  Sementara  untuk  ruangan 
yang  banyak  menerima  sinar  matahari,  gunakan  warna-warna 
sejuk,  seperti  hijau,  biru,  abu-abu,  atau  lavender. 

Agar  lapisan  cat  pada  dinding  tidak  mudah  mengeiupas, 
maka  penggunaan  plamur  harus  dibatasi  hanya  sebagai 
penutup  retak-retak  rambut  yang  halus  pada  dinding.  Sering 
banyak  orang  yang  melakukan  kesalahan  saat  akan  mengecat, 
yaitu  menggunakan  plamur  sebagai  lapisan  cat  dasar.  Bahan 
plamur  tidak  dibuat  untuk  mengikat  cat  sehingga  kalau  tetap 
digunakan  dalam  proses  pengecatan,  maka  cat  akan  mudah 
mengeiupas.  Waktu  pengecatan  pada  dinding  harus  dipilih 
dengan  hati-hati.  Jika  pengecatan  dilakukan  pada  kondisi 
hujan,  cat  akan  butuh  waktu  lama  untuk  mengering.  Begitu 
pula  jika  pengecatan  dilakukan  pada  kondisi  matahari  sangat 
terik,  hasilnyajuga  kurang  bagus.  Hasil  pengecatan  di  bagian 
luar  akan  mengering  lebih  dahulu  daripada  bagian  dalam. 

Hal  ini  bisa  menyebabkan  cat  retak,  menggelembung, 
atau  mengeiupas.  Waktu  ideal  untuk  melakukan  pengecatan 
adalah  pada  kondisi  kering  dan  tidak  pada  saat  matahari 


124 


125 


F 


bersinar  sangat  terik.  Dengan  demikian,  cat  yang  dioleskan 
ke  tembok  akan  mengering  dengan  cara  yang  baik.  Cat  tidak 
mengering  terlalu  cepat,  tetapi  juga tidak terlalu  lama.  Dari  segi 
penggunaan,  cat  rumah  d iklasifl kasi kan  ke  dalam  cat  interior 
dan  eksterior.  Cat  eksterior,  yaitu  cat  yang  diperuntukkan  di 
luar  rumah  yang  memiliki  sifat  protektif  terhadap  cuaca.  Cat 
eksterior  digunakan  untuk  mengecat  dinding  yang  berada 
di  bagian  luar  rumah.  Misalnya,  dinding  bagian  luar  atau 
mengecat  lantai  luar  rumah. 

Sementara  cat  interior,  yaitu  cat  yang  diperuntukkan 
di  dalam  rumah  yang  lebih  menonjolkan  aspek  keindahan. 
Misalnya,  untuk  mengecat  kamar  dan  ruangan  lainnya 
yang  ada  di  dalam  rumah.  Maka,  cat  interior  kurang  cocok 
digunakan  untuk  eksterior,  begitu  pula  sebaliknya  sehingga 
cat  untuk  bagian  dalam  berbeda  dengan  cat  bagian  luar.  Cat 
interior  menghasilkan  kehalusan  penampilan  lapisan  cat 
serta  warna,  mudah  dibersihkan,  mudah  dalam  perawatan, 
tidak  mudah  berjamur  untuk  bagian-bagian  lembap,  lapisan 
cat  dapat  menutup  retakan-retakan  halus  pada  dinding,  dan 
bebas  kandungan  logam  berat.  Sebab,  ruangan  yang  ada  di 
dalam  rumah  adalah  ruangan  yang  sering  digunakan  oleh 
banyak  orang. 

Cat  eksterior  di  samping  memberikan  aspek  keindahan, 
juga  berfungsi  melindungi  tembok  dari  cuaca  yang  datang 
dari  lingkungan.  Dinding  tembok  adalah  bagian  yang  paling 
mudah  terkena  perubahan  cuaca  seperti  terpaan  angin, 
sinar  matahari,  dan  guyuran  hujan  serta  perubahan  suhu. 
Akibatnya,  dinding  luar  lebih  cepat  mengalami  kerusakan 


sehingga  harus  diberikan  perlindungan  yang  baik  agar  tidak 
mudah  rusak.  Oleh  sebab  itu,  membutuhkan  cat  yang  tahan 
terhadap  cuaca  sehingga  tidak  mudah  rusak.  Kerusakan 
menyebabkan  rembesan  air  pada  saat  musim  hujan  ke  dinding 
dalam.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan  flek-flek  pada  dinding 
dalam.  Selain  itu,  juga  akan  bisa  merusak  warna  yang  ada  di 
dinding  dalam. 

Mempercantik  dinding  rumah  tidak  hanya  menggunakan 
cat  saja.  Masih  banyak  cara  lain  yang  bisa  Anda  lakukan, 
di  antaranya  dengan  memberikan  lukisan  atau  pajangan  di 
ruangan  rumah  Anda.  Lukisan  yang  dipajang  bisa  membuat 
dinding  rumah  menjadi  lebih  indah.  Lukisan  dan  pajangan 
yang  sesuai  dengan  rumah  Anda  akan  membuat  rumah 
Anda  menjadi  lebih  indah.  Tentu,  lukisan  dan  pajangan  akan 
membuat  dinding  rumah  Anda  menjadi  lebih  menarik.  Maka, 
ketika  memilih  lukisan  dan  pajangan,  harus  disesuaikan 
dengan  keadaan  rumah  sehingga  terjadi  keselarasan  dan 
keseimbangan. 

Jika  dinding  rumah  Anda  hanya  polos,  maka  keindahannya 
tidak  akan  terlihat.  Keadaan  dan  suasana  yang  ada  di  rumah 
Anda  pun  akan  membuat  Anda  mudah  merasa  bosan. 
Kebosanan  akan  membuat  Anda  merasa  tidak  nyaman.  Tetapi, 
jika  rumah  yang  Anda  tempati  penuh  dengan  hiasan  yang 
membuat  rumah  Anda  menjadi  menarik,  maka  Anda  akan 
merasa  nyaman.  Maka,  Anda  harus  berusaha  agar  rumah 
Anda  memberikan  kenyamanan  untuk  Anda.  Buatlah  rumah 
Anda  sebagai  tempat  yang  menarik. 


i 


126 


127 


r 


Buatlah  rumah  Andaagardapatmemberikan  kenyamanan 
sehingga  Anda  betah  menempatinya.  Dengan  membuat  rumah 
Anda  menjadi  nyaman,  maka  Anda  dapat  menjalani  hidup 
dengan  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  Anda  harus  menjadikan 
rumah  Anda  semenarik  mungkin.  Membuat  dinding  rumah 
menjadi  terlihat  menarik  dan  cantik,  tidak  ada  ruginya.  Jika 
dinding  rumah  menarik  dan  indah,  maka  akan  membuat 
suasana  rumah  Anda  menjadi  menyenangkan. 

0US9O 


WALLPAPER  SGBR6AI 
PGNGUBAH  SURSAHR 


^^^inding  rumah  bisa  digunakan  sebagai  media 
k^^untuk  memperindah  rumah.  Dinding  rumah  bisa 
dimanfaatkan  untuk  memberikan  kesan  berbeda  dari 
sebuah  rumah.  Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  yang  menghiasi 
dinding  dengan  berbagai  macam  barang.  Banyak caradilakukan 
untuk  memperindah  dinding  rumah.  Untuk  menghasilkan 
dinding  yang  lebih  menarik,  tidak  melulu  polos  dengan  polesan 
cat.  Anda  bisa  menambahkan  gambar  khusus  pada  dinding 
rumah.  Caranyatentu  sajabermacam-macam,  misalnya  dengan 
memasang  lukisan  pemandangan,  mengecat  dinding  dengan 
warna  yang  berbeda-beda,  atau  menghiasi  dinding  dengan 
batu-batuan. 

Sebagian  orang  menghias  rumahnya  agar  lebih  menarik 
hanya  menggunakan  cat  saja.  Disebabkan  warna  cat 


129 


bermacam-macam,  maka  seseorang  mengubah  suasana 
rumahnya  hanya  dengan  mengubah  warna  cat  dinding. 
Namun,  mengubah  warna  cat  dinding  terkadang  tidak  bisa 
dilakukan  dengan  baik.  Banyak  warna  cat  kadang  sulit 
dihilangkan  sehingga  warna  cat  yang  baru  bercampur  dengan 
yang  lama.  Tentu,  hal  itu  tidak  akan  menghasilkan  warna  cat 
yang  diinginkan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  terkadang  tidak 
mengganti  warna  cat  rumahnya.  Hal  tersebut  tentu  tidak  akan 
membuat  rumah  menjadi  menarik. 

Banyak  cara  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperindah 
dinding.  Selain  dengan  cat,  saat  ini  banyak  orang  yang 
menghiasi  dinding  rumah  dengan  wallpaper.  Wallpaper adalah 
kertas  motif  yang  digunakan  sebagai  bahan  untuk  menghiasi 
dinding.  Wallpaper  yang  diberikan  di  dinding,  bisa  membuat 
suasana  rumah  menjadi  lebih  indah  dan  menarik.  Wallpaper 
yang  dipasang  di  dinding  bisa  diganti  dengan  mudah  sehingga 
suasananya  juga  dapat  berganti-ganti. 

Pemakaian  wallpaper  6\  dinding  rumah  tidak  hanya 
sebagai  hiasan  saja.  Wallpaper  memiliki  banyak  kelebihan 
bila  dibandingkan  dengan  cat  tembok  sehingga  banyak  yang 
memilih  menggunakannya  untuk  menghiasi  dinding.  Wallpaper 
adalah  kertas  dinding  sehingga  bahan  yang  digunakan  berasal 
dari  kertas.  Banyak  alasan  yang  dikemukakan  ketika seseorang 
memakai  wallpaper  sebagai  bahan  penghias  dinding  rumah, 
Dengan  wallpaper,  maka  dinding  rumah  akan  terlihat  lebih 
menarik.  Corak,  motif,  dan  warna  dari  wall paper  yang  beraneka 
macam  menjadikannya  menyediakan  banyak  pilihan.  Warna 


dan  motif  yang  beraneka  macam  akan  membuat  dinding 
menjadi  lebih  hidup. 

Sama  halnya  dengan  dunia  mode,  wallpaper  pun 
mengenal  tren  yang  disesuaikan  dengan  gaya  rumah.  Untuk 
rumah  klasik,  misalnya,  bisa  dipilih  motif  Victorian  seperti 
bunga-bunga.  Sebaliknya,  untuk  rumah  minimalis,  pilihan 
yang  pas  adalah  warna  gelap  seperti  abu-abu.  Sementara  jika 
rumah  Anda  bergaya  oriental,  warna  yang  bernuansa  gold 
merupakan  pilihan  yang  baik.  Dahulu,  wallpaper  memang 
harganya  lumayan  tinggi,  tetapi  sekarang  di  pasaran  banyak 
dijual  wallpaper  dengan  hargayang  jauh  lebih  murah.  Banyak 
orang  beranggapan  salah  jika  memasang  wallpaper  lebih 
mahal  dibandingkan  memakai  cat  biasa.  Padahal,  memasang 
wallpaper  di  dinding  rumah  tidak  membutuhkan  biaya  yang 
cukup  mahal  jika  dibandingkan  dengan  menggunakan  cat. 

Wallpaper  juga  lebih  irit  jika  dibandingkan  dengan 
menggunakan  cat  sebab  ketahanan  wallpaper  bisa  sampai 
10  bahkan  15  tahun.  Sementara  cat  hanya  tahan  2  tahun. 
Tentu  hal  ini  akan  membantu  penghematan  pengeluaran 
untuk  memperindah  rumah.  Jika  dinding  akan  dicat  ulang, 
harus  dikerok  atau  diamplas  dahulu,  baru  bisa  menunjukkan 
keindahan  warna  cat  yang  baru.  Jika  tidak,  maka  warna  yang 
sebelumnya  akan  bercampur  dengan  warna  yang  baru.  Biaya 
yang  dikeluarkan  jadi  lebih  besar.  Belum  lagi  ruangan  jadi  kotor 
dan  berdebu,  Sementara  wallpaper,  dalam  sehari  sudah  bisa 
dipasang  dan  tidak  berbau. 

Dari  segi  harga,  wallpaper  yang,  paling  murah  sekitar 
Rp12.000  per  meter  hingga  ratusan  ribu  rupiah.  Meski 


130 


131 


r 


sepintas  terlihat  mahal  sehingga  perlu  menguras  uang  Anda, 
kertas  pelapis  dinding  juga  punya  fungsi  lain,  yaitu  menutupi 
retak-retak  rambut  di  dinding,  yang  tidak  bisa  dilakukan  oleh 
cat  dinding  biasa.  Selain  itu,  kertas  ini  juga  bisa  dipakai 
untuk  menutupi  dinding  yang  tidak  rata  pengerjaannya. 
Sebelum  Anda  membeli  wallpaper ,  maka  Anda  harus  siap 
jika  harus  menggunakannya  dalam  jangkayang  panjang.  Jika 
Anda  mengganti  wallpaper  dalam  jangka  waktu  yang  tidak 
lama,  maka  akan  terjadi  pemborosan.  Padahal,  wallpaper 
bisa  bertahan  lama  sehingga  akan  lebih  baik  jika  Anda 
menggunakannya  dalam  waktu  yang  lama. 

Untuk  ruangan  kecil,  sebaiknya  pilih  wallpaper  dengan 
garis  horizontal  agar  ruangan  terlihat  besar.  Jika  Anda  memilih 
motif  garis  vertikal,  maka  ruangan  akan  terlihat  tinggi  dan 
sempit  sehingga  tidak  membuat  ruangan  menjadi  lebih 
menarik.  Jangan  terlalu  banyak  motif  karena  terkesan  ramai 
dan  menambah  sempit.  Usahakan  untuk  memilih  motif  yang 
sesuai  dengan  ukuran  ruangan. 

Kalaupun  ingin  bermotif,  pakai  motif  yang  jaraknyajarang- 
jarang  atau  hanya  di  satu  dinding  saja.  Hal  ini  akan  membuat 
ruangan  yang  Anda  beri  wallpaper  tidak  terlihat  penuh.  Jika 
Anda  memasang  wallpaper  dengan  motif  yang  besar-besar 
dan  jaraknya  berdekatan,  maka  ruangan  akan  terlihat  penuh. 
Wallpaper  yang  tahan  lama  sangat  tergantung  pemasangan. 
Jangan  sampai  terkena  rembesan  atau  bocoran  air  karena 
lama-lama  bisa  mengelupas.  Wallpaper  yang  ditempelkan 
di  dinding  berbahan  kertas  sehingga  tidak  boleh  terkena 
keiembapan.  Jika  terkena  barang  yang  lembap,  maka  akan 


mudah  sobek  dan  mengelupas.  Tentu  akan  membuat  wallpaper 
di  rumah  Anda  menjadi  tidak  indah  lagi. 

Cocokkan  dengan  furnitur  yang  ada  di  rumah  Anda.  Sebisa 
mungkin  warna  wallpaper  dan  warna  furnitur  serasi  sehingga 
keadaan  rumah  akan  terlihat  rapi.  Jika  warna  wallpaper 
dan  furnitur  rumah  Anda  kontras,  maka  akan  terlihat  jelek. 
Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  menyesuaikannya  dengan  baik 
sehingga  menjadi  seimbang.  Wallpaper  kerap  dipilih  sebagai 
pendukung  desain  sebuah  ruangan.  Namun,  penggunaannya 
harus  diperhatikan  agartetap  menunjang  keindahan  sebuah 
ruangan.  Bagian  dinding  dalam  rumah  tidak  luput  dari 
perhatian  untuk  mempercantik  sebuah  ruangan. 

Wallpaper  yang  ada  di  sebuah  ruangan  tidak  memiliki 
fungsi  yang  khusus,  tetapi  hanya  digunakan  untuk  dekorasi 
saja  untuk  memperindah  sebuah  ruangan.  Jika  ruangan  diberi 
wallpaper,  maka  akan  ada  tampilan  yang  berbedadari  ruangan 
tersebut. 

Wallpaper  dipasangkan  di  dinding  menggunakan  lem 
khusus  untuk  wallpaper.  Jika  hanya  menggunakan  iem  yang 
sembarangan,  maka  akan  mudah  mengelupas.  Sebelum 
memasang  wallpaper,  Anda  harus  berusaha  agar  dinding 
yang  akan  dipasang  wallpaper  dalam  kondisi  kering.  Jika  tidak 
kering,  maka  wallpaper  akan  sulit  menempel  sehingga  mudah 
mengelupas.  Lem  juga  tidak  akan  berfungsi  dengan  baik  jika 
dinding  tidak  kering.  Ketika  menggunakan  lem  juga  tidak  boleh 
berlebihan,  tetapi  juga  tidak  boleh  kurang.  Jika  kurang  tidak 
akan  bisa  merekat  dengan  baik, 


i 


132 


133 


Untuk  memasang  wallpaper  Anda  juga  harus  memilih 
bahan  yang  aman.  Dengan  demikian,  wallpaper  yang  Anda 
pasang  tidak  mengganggu  kesehatan  semua  orang  yang 
ada  di  ruangan  tersebut.  Jangan  sampai  hiasan  yang  Anda 
gunakan  untuk  menghiasi  binding  malah  menjadi  sumber 
penyakit. 

Wallpaperyang  sesuai  dengan  ruangan,  dapat  menambah 
ruangan  menjadi  terlihat  menarik.  Jadi,  usahakan  agar  memilih 
wallpaper  yang  sesuai.  Dengan  wallpaper ,  maka  dinding  akan 
lebih  menarik  daripada  menggunakan  cat.  Dinding  rumah 
Anda  akan  bermotif.  Anda  pun  dapat  memilih  motif  sesuai 
dengan  yang  Anda  inginkan  dan  sesuai  dengan  tren  yang  ada. 
Jika  hanya  menggunakan  cat,  maka  sulit  memberikan  motif 
sehingga  dinding  hanya  polos. 

Dengan  wallpaper ,  maka  akan  mem  bantu  Anda  mengurangi 
rasa  bosan  terhadap  suasana  rumah  Anda.  Wallpaper  dengan 
gambaryang  sesuai  keinginan,  akan  membuat  Anda  betah 
berada  di  ruangan  tersebut.  Wallpaper  juga  dapat  memberikan 
nuansa  baru.  Dinding  rumah  yang  terdapat  wallpaper,  akan 
membuat  ruangan  menjadi  berbeda.  Jika  wallpaper  dinding 
rumah  Anda  berisikan  gambar  atau  motif-motif  yang  lucu, 
maka  membantu  Anda  mendapatkan  suasana  seperti  yang 
ada  di  gambar  wallpaper  Anda. 

Wallpaper  di  dinding  rumah  Anda  akan  membuat 
rumah  Anda  menjadi  lebih  baik.  Namun,  Anda  harus 
menggunakannyadalamjangka  waktuyang  lama.  Pemakaian 
wallpaper  akan  menjadikan  ruangan  lebih  menarik  dan  indah 
dibandingkan  dinding  yang  hanya  diberi  cat  polos  saja. 


134 


F 


Wallpaper  dapat  mengubah  suasana,  terlihat  berbeda,  dan 
akan  lebih  menarik. 

©e 


135 


0000<><X><><X><><><X><X><<K><*><>0<X><>C<><>0<><K><><><>>^ 


amar  mandi  adalah  salah  satu  bagian  yang  ada  di 
dalam  sebuah  rumah.  Semua  rumah  tentu  memiliki 
kamar  mandi  sehingga  penghuni  rumah  dapat  mandi 
dan  membersihkan  badan  di  tempat  tersebut.  Jika  rumah  tidak 
terdapat  kamar  mandi,  tidak  ada  tempat  khusus  untuk  mandi. 
Padahal,  setiap  orang  harus  membersihkan  badannya.  Jika 
tidak  membersihkan  badan,  makatubuh  akan  kotordan  dapat 
menimbulkan  penyakit. 

Kamar  mandi  umumnya  ada  dua  macam,  yaitu  kamar 
mandi  basah  dan  kamar  mandi  kering.  Kamar  mandi  basah 
biasanya  mempunyai  tempat  penampungan  (bak)  air.  Dari 
bak,  orang  menciduk  air  dengan  gayung  yang  kemudian 
disiramkan  ke  tubuhnya.  Dengan  demikian,  di  dalam  kamar 
mandi  selalu  ada  persediaan  air.  Kamar  mandi  seperti  ini 


paling  umum  digunakan  oleh  orang-orang  Indonesia.  Hal  ini 
terutama  disebabkan  aliran  air  tidak  selalu  terjamin  atau  di 
tempat  itu  tidak  terdapat  aliran  air  sehingga  dibutuhkan  bak 
penampungan,  dengan  air  yang  siap  digunakan  setiap  saat. 

Sementara  kamar  mandi  kering  adalah  kamar  mandi 
yang  tidak  menggunakan  bak  penampungan  air.  Kamar  mandi 
kering  biasanya  menyediakan  sebuah  tempat  khusus  untuk 
orang  yang  mandi.  Cara  mandinya  pun  berbeda,  biasanya 
menggunakan  shower  atau  dengan  duduk  atau  setengah 
berbaring  berendam  di  sebuah  bak  mandi  ( bathtub )  yang  ada 
di  kamar  mandi. 

Namun,  banyak  orang  yang  tidak  memiliki  kamar  mandi 
di  rumahnya.  Maka,  jika  mandi  dilakukan  di  tempat  terbuka 
atau  mandi  di  kamar  mandi  yang  setengah  tertutup.  Banyak 
juga  orang  yang  memiliki  kamar  mandi,  tetapi  tidak  diberi  atap 
sehingga  saat  mandi  sama  dengan  mandi  di  tempat  terbuka. 
Membangun  kamar  mandi  adalah  hal  yang  seharusnya 
dilakukan  ketika  membangun  rumah.  Dengan  demikian,  ada 
tempat  khusus  untuk  membersihkan  diri.  Semua  orang  yang 
menjalani  aktivitas  sehari-hari  tentunya  akan  berkeringat 
sehingga  harus  membersihkan  badan  agar  kembali  segar. 

Banyak  orang  membangun  kamar  mandi  di  daiam  rumah. 
Ada  juga  yang  di  daiam  kamar  sehingga  hanya  digunakan 
oleh  orang  yang  menempati  kamar  tersebut.  Namun,  banyak 
pula  yang  membangun  kamar  mandi  hanya  satu  saja  di 
belakang  rumah.  Jadi,  semua  penghuni  rumah  menggunakan 
kamar  mandi  yang  sama,  Kamar  mandi  merupakan  bagian 
inti  dari  sebuah  rumah.  Semua  orang  yang  akan  menjalani 


aktivitas  memulainya  dari  kamar  mandi  untuk  mandi  dan 
membersihkan  badan.  Walaupun  ada  yang  tidak  mandi,  tetap 
saja  ke  kamar  mandi  untuk  mencuci  muka.  Oleh  sebab  itu, 
kamar  mandi  adalah  tujuan  pertama  sebagian  besar  orang. 

Ketika  akan  membangun  kamar  mandi,  ada  banyak  hal 
yang  harus  diperhatikan  agar  dapat  berfungsi  dengan  baik. 
Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  ukuran,  letak,  cahaya, 
sirkulasi  udara,  dan  keamanan.  Oleh  sebab  itu,  membangun 
kamar  mandi  tidak  boleh  dilakukan  sembarangan.  Ukuran 
kamar  mandi  disesuaikan  dengan  lahan  yang  ada.  Bila 
lahannya  luas,  maka  Anda  bisa  membuat  kamar  mandi 
yang  besar.  Namun,  jika  lahannya  terbatas,  maka  Anda  bisa 
membuat  kamar  mandi  kecii  sehingga  tidak  menghabiskan 
banyak  lahan. 

Anda  harus  menentukan  apakah  akan  membuat  kamar 
mandi  basah  atau  kamar  mandi  kering.  Dengan  menentukan 
hal  tersebut,  maka  akan  membantu  Anda  membeli  bahan- 
bahan  yang  dibutuhkan  dengan  tepat.  Selain  itu,  bisa 
menentukan  tempat  yang  akan  Anda  gunakan  untuk  membuat 
kamar  mandi.  Selanjutnya,  letak  peralatan  yang  ada  di  kamar 
mandi  juga  harus  Anda  perhatikan.  Jika  peralatan  tidak  tertata 
dengan  baik,  maka  bisa  membuat  kamar  mandi  Anda  menjadi 
sempit.  Mengatur  dan  menentukan  letak  peralatan  di  kamar 
mandi  akan  membuat  kamar  mandi  lebih  tertata  dengan  rapi 
sehingga  Anda  nyaman  saat  menggunakannya. 

Cahaya  yang  masuk  ke  kamar  mandi  juga  harus  Anda 
perhatikan.  Jangan  sampai  kamar  mandi  Anda  gelap  ketika 
siang  hari.  Maka,  ketika  membangun  kamar  mandi,  Anda 


138 


139 


harus  berusaha  agar  kamar  mandi  mendapatkan  pencahayaan 
yang  baik.  Dengan  begitu,  kamar  mandi  Anda  akan  terlihat 
terang.  Kamar  mandi  juga  dapat  menjadi  tempat  yang 
menyebabkan  timbulnya  penyakit,  maka  harus  mendapatkan 
cahaya  matahari  yang  cukup.  Sebab,  sinar  matahari  yang 
masuk  ke  dalam  kamar  mandi  bisa  membantu  mencegah 
kuman  penyakit  berkembang.  Selain  itu,  juga  bisa  menghemat 
penggunaan  lampu  di  siang  hari. 

Sirkulasi  udara  juga  harus  diperhatikan  saat  akan 
membangun  kamar  mandi.  Agar  tetap  dapat  menjaga 
kesehatan  semua  orang  yang  menggunakannya,  maka 
kamar  mandi  harus  memiliki  ventilasi  yang  cukup.  Dengan 
demikian,  udara  dapat  bertukar  dengan  baik  sehingga  tidak 
akan  menimbulkan  bau  yang  tidak  sedap.  Hal  lain  yang  perlu 
diperhatikan  adalah  keamanan.  Anda  tentu  tidak  ingin  jika 
orang  yang  menggunakan  kamar  mandi  Andajatuh  atau 
terpeleset.  Jadi,  untuk  lantai  kamar  mandi  usahakan  untuk 
memilih  bahan  yang  tidak  licin.  Usahakan  untuk  memilih 
bahan  yang  tidak  mudah  berlumut  sehingga  tidak  mudah 
licin. 

Seapik  dan  semewah  apa  pun  kamar  mandi,  jika  tidak 
Anda  rawat  dengan  baik,  maka  tidak  akan  memberikan 
kenyamanan.  Maka,  merawat  dan  membersihkan  kamar 
mandi  adalah  hal  yang  harus  Anda  lakukan.  Dengan  begitu, 
kamar  mandi  Anda  akan  seialu  dalam  keadaan  yang  bersih 
dan  nyaman  bagi  orang  yang  menggunakannya.  Jika  kamar 
mandi  tidak  dirawat  dengan  baik,  maka  akan  menimbulkan 
banyak  gangguan,  Banyak  akibat  yang  tidak  baik  yang  dapat 


ditimbulkan  jika  kamar  mandi  tidak  dirawat  dengan  baik. 
Misalnya,  kamar  mandi  menjadi  bau,  berlumut,  terdapat 
banyak  binatang,  bocor,  pampat,  dan  sebagainya. 

Bau  tidak  sedap  adalah  hal  yang  sering  timbul  pada  kamar 
mandi  yang  jarang  dibersi hkan.  Penyebabnya  adalah  kuman 
yang  tidak  dibersihkan.  Selain  itu,  karena  ventilasi  yang  tidak 
memadai.  Itu lah  sebabnya,  kamar  mandi  harus  memiliki 
ventilasi  yang  cukup.  Dengan  demikian,  udara  yang  bau  bisa 
bertukar  dengan  udara  bersih.  Lumut,  kerak,  dan  sisa  sabun 
adalah  kotoran  yang  sering  ada  di  kamar  mandi.  Jika  kamar 
mandi  tidak  dirawat  dengan  baik,  maka  lumut  akan  mudah 
tumbuh  sehingga  menjadi  licin.  Oleh  sebab  itu,  kamar  mandi 
harus  rutin  dibersihkan  agar  lumut  tidak  akan  tumbuh. 

Kamar  mandi  yang  jarang  dibersihkan,  saluran  airnya 
dapat  tersumbat  dan  tidak  lancar.  Banyak  kotoran  dan  zat 
yang  padat  yang  bisa  masuk  ke  dalam  saluran  pembuangan 
airsaat  Anda  mandi.  Jadi,  Anda  harus  membersihkan  saluran 
air  dengan  rutin  agar  tetap  lancar.  Kebanyakan  kamar  mandi 
hanya  digunakan  untuk  membersihkan  badan.  Maka,  kamar 
mandi  harus  terjaga  kebersihannya.  Jika  tidak  bersih,  maka 
orang  yang  mandi  tidak  akan  menjadi  bersih,  justru  bertambah 
kotor  karena  kotoran  yang  ada  di  kamar  mandi. 

Saat  ini,  kamar  mandi  tidak  hanya  digunakan  untuk  mandi 
saja.  Banyak  orang  yang  menggunakan  kamar  mandi  sebagai 
tempat  untuk  membantu  menyegarkan  pikiran.  Oleh  sebab 
itu,  kamar  mandi  harus  terjaga  kebersihannya  agar  dapat 
membantu  menyegarkan  pikiran.  Banyak  orang  mengatakan 
jika  membersihkan  kamar  mandi  adalah  pekerjaan  yang 


140 


141 


menyebalkan  dan  berat  sehingga  banyak  orang  malas 
untuk  membersihkannya.  Padahal,  jika  kamar  mandi  jarang 
dibersihkan,  tetapi  selalu  digunakan,  maka  kotorannya  akan 
semakin  bertambah  dan  menumpuk. 

Oleh  sebab  itu,  sebisa  mungkin  kamar  mandi  dibersihkan 
secara  rutin  sehingga  terjaga  kebersihannya.  Dengan 
begitu,  kamar  mandi  akan  benar-benar  membantu  untuk 
membersihkan  badan.  Tidak  malah  menimbulkan  bibit 
penyakit.  Membersihkan  kamar  mandi  bisa  dilakukan  dengan 
membersihkan  bagian-bagian  yang  ada  di  kamar  mandi. 
Misalnya,  membersihkan  bak  air,  dinding,  lantai,  kioset,  dan 
merawat  keran  air.  Jika  dibersihkan  dengan  benar,  maka  kamar 
mandi  akan  menjadi  bersih. 

Bagian  yang  harus  dijaga  kebersihannya  adalah  bak 
air  atau  bathtub.  Bathtub  yang  sudah  menguning  dapat 
kembaii  mengilap  dengan  membuat  larutan  garam  dicampur 
terpentin.  Anda  bisa  menggosokkan  larutan  tersebut  ke 
dalam  bak  air  hingga  bersih,  lalu  bilas  dengan  air  bersih. 
Jika  Anda  membiasakan  menyiram  dengan  air  panas,  maka 
dapat  mempermudah  untuk  membersihkannya.  Bila  bak  air 
dan  bathtub  memiliki  noda  membandel,  segera  ambil.tawas 
lalu  hancurkan.  Tawas  akan  membantu  menghilangkan  noda 
membandel  di  bathtub  Anda. 

Caranya,  campurkan  dengan  sedikit  air  hingga  membentuk 
krim  kental,  lalu  gosokkan  pada  noda  yang  membandel.  Biia 
nodanya  tetap  membandel  beri  sedikit  perasan  jeruk  nipis  atau 
lemon  pada  krim  tawas.  Oleskan  larutan  ini  pada  noda  dan 
biarkan  mengering.  Setelah  itu,  beri  lagi  perasan  jeruk  nipis 


atau  lemon,  baru  digosok.  Terakhir  bilas  dengan  air  bersih. 
Perlu  juga  diperhatikan,  biasakan  untuk  mengisi  bathtub 
dengan  air  dingin  terlebih  dahulu  baru  kemudian  air  panas. 
Jika  Anda  langsung  mengisinya  dengan  air  panas,  iama- 
kelamaan  bathtub  akan  cepat  retak. 

Membersihkan  dinding  dan  lantai  kamar  mandi  juga 
harus  dilakukan  dengan  rutin.  Kamar  mandi  yang  setiap 
hari  digunakan,  maka  dinding  dan  lantainya  perlu  dilap  dan 
dibersihkan  dengan  lap  yang  lembap.  Beri  lap  yang  akan 
digunakan  untuk  membersihkan  dengan  cairan  pembersih. 
Setelah  itu,  bilas  dengan  bersih.  Anda  bisa  melakukannya 
setiap  hari. 

Membersihkan  lantai  kamar  mandi  bisajuga  menggunakan 
belimbing  wuluh.  Belimbing  wuluh  yang  tua  bisa  membantu 
Anda  untuk  membersihkan  lantai  kamar  mandi.  Caranya 
dengan  menghancurkan  buah  belimbing  wuluh  yang  sudah 
tua.  Lalu,  menyebarkannya  ke  lantai  kamar  mandi.  Setelah 
itu,  bersihkan  dengan  air.  Cara  lain  yang  bisa  Anda  lakukan 
adalah  menggunakan  cairan  disinfektan  sehingga  membantu 
menghilangkan  kuman  yang  ada  di  kamar  mandi.  Anda  juga 
bisa  menggunakan  tawas.  Cara  yang  Anda  lakukan  bisa  sama 
dengan  saat  Anda  membersihkan  bak  air.  Dengan  begitu, 
kebersihan  kamar  mandi  Anda  selalu  terjaga. 

Untuk  membersihkan  kioset,  Anda  bisa  memberikan 
pemutih  ke  dalam  permukaan  kioset,  bisajuga  menggunakan 
deterjen.  Setelah  itu,  sikat  kioset  dan  bilas  dengan.air  bersih. 
Bersihkan  dudukan  kioset  dengan  cairan  disinfektan  sehingga 
dudukan  kioset  yang  Anda  gunakan  terbebas  dari  kuman 


142 


143 


yang  membahayakan  Anda.  Bersihkan  kloset  dengan  sikat,  } 

setelah  itu  jangan  lupa  membersihkan  sikat  dengan  air  panas. 

Air  panas  akan  membantu  membunuh  kuman  penyakit.  Jika 
kloset  pampat,  maka  berikan  garam  ke  dalam  kloset.  Tumbuk 
halus  garam  dan  masukkan  ke  dalam  kloset,  maka  kloset  akan 
kembali  lancar. 

Membersihkan  dan  merawat  keran  air  adalah  hal  yang 
jarang  dilakukan  oleh  kebanyakan  orang.  Namun  hal  tersebut 
harus  tetap  dilakukan  sehingga  menjaga  kebersihan  air  yang 
ada  di  kamar  mandi.  Caranya  dengan  menggosokkan  keran 
dengan  pembersih  untuk  stainless  steel.  Setelah  itu,  bilas 
dengan  air  panas  lalu  keringkan  keran  dengan  lap  bersih. 

Jika  keran  yang  ada  di  kamar  mandi  bernoda  kapur  tebal, 
maka  Anda  bisa  membersihkannya  dengan  menggunakan 
kapas  yang  Anda  beri  larutan  cuka.  Gosokkan  kapas  yang 
telah  Anda  beri  cuka  selama  beberapa  menit,  biarkan  selama 
1  sampai  2  jam.  Dengan  begitu  noda  kapur  yang  adadi  kamar 
mandi  akan  bisa  larut  sehingga  memudahkan  Anda  untuk 
membersihkannya. 

Jika  air  yang  keluar  dari  keran  kotor,  Anda  bisa 
membersihkannya  dengan  kapas  dan  selembar  plastik  yang 
bening.  Caranya  dengan  melubangi  plastik  dan  memasukkan 
kapas  ke  dalamnya.  Setelah  itu,  ikatkan  plastik  dan  kapas  ke 
dalam  mulut  keran.  Jika  Anda  menyalakan  keran,  makaairyang 
akan  keluar  akan  bening.  Jika  keran  air  Anda  pampat,  lepaskan 
kepala  keran  lalu  rendam  dengan  air  cuka  semalaman,  maka 
kotoran  (pengapuran)  yang  menyumbat  keran  bisa  keluar. 

Dengan  begitu,  kepala  keran  bisa  mengeluarkan  air  dengan  j 


lancar  kembali.  Setelah  itu,  bilas  dengan  air  bersih  dan  pasang 
kembali.  Cara  ini  juga  bisa  Anda  lakukan  jika  keran  mulai 
berbunyi  saat  diputar. 

Sebisa  mungkin  bersihkan  kamar  mandi  secara  rutin 
sehingga  kotoran  yang  ada  mudah  dihilangkan.  Jangan  sampai 
kotoran  yang  ada  menyebabkan  kamar  mandi  Anda  terlihat 
kotor  sehingga  rumah  Anda  pun  menjadi  kotor.  Jika  kotor, 
maka  bisa  mengandung  banyak  kuman.  Jika  demikian,  maka 
kuman  di  kamar  mandi  dapat  berpindah  ke  dalam  tubuh  Anda. 
Hal  itu  bisa  membuat  Andaterkena  penyakit.  Jika  Anda  mandi, 
bukannya  menjadi  bersih,  melainkan  justru  mengotori  badan 
Anda.  Maka,  Anda  harus  berusaha  agar  kamar  mandi  Anda 
selalu  terlihat  bersih.  Dengan  begitu,  Anda  dapat  terhindar  dari 
bibit  penyakit.  Jika  Anda  rutin  membersihkan  kamar  mandi, 
maka  kesehatan  Anda  dan  semua  orang  yang  menggunakan 
kamar  mandi  selalu  terjaga.  Sebab,  kamar  mandi  Anda  bersih, 
sehat,  dan  tidak  mengandung  bibit  penyakit. 

Kamar  mandi  yang  jarang  dibersihkan,  bisa  menyebabkan 
bau  yang  tidak  enak.  Bau  tersebut  dapat  menyebar  ke  dalam 
semua  ruangan  yang  ada  di  rumah.  Tentu  hal  itu  bisa  membuat 
Anda  merasa  tidak  nyaman.  Oleh  sebab  itulah  Anda  harus 
rutin  membersihkan  kamar  mandi  Anda. 

eut» 


144 


145 


M6M0PISMI  jmm  DI  flUMRK 

o<x>oooooo<x><x><>o<>o<x><><xxxx>o<><x><><><xxx><x><xxxxx><xx>ck><x><><x><x><>o<>c>o<xxx>^^ 


y^tegjfcynda  tentu  tidak  menginginkan  jika  dinding  rumah 
tatfyang  telah  Anda  beri  hiasan  terlihat  kotor.  Dinding 
^llllyang  terkena  kotoran  akan  terlihat  kurang  nyaman 
sehingga  keindahannya  akan  berkurang.  Tentu  hal  tersebut 
akan  membuat  keindahan  rumah  Anda  menjadi  berkurang 
juga,  Hiasan  di  dinding  rumah  Anda  pun  menjadi  tidak 
bermanfaat.  Banyak  kotoran  yang  dapat  membuat  dinding 
rumah  Anda  terlihat  kotor  dan  tidak  menarik,  misainya 
dinding  rumah  Anda  terdapat  coretan  pewarna.  Jika  Anda 
memiliki  anak  kecil,  biasanya  anak  akan  menggambar  apa 
yang  diinginkan  di  dinding  rumah.  Tentu  hal  tersebut  akan 
menyebabkan  dinding  rumah  Anda  terlihat  kotor. 

Masih  banyak  hal  lainnya  yang  dapat  membuat  dinding 
rumah  Anda  terlihat  kotor  dan  tidak  menarik.  Kotoran  lain 


yang  bisa  mengurangi  keindahan  dinding  rumah  Anda 
adalah  jamur.  Jamur  adalah  jenis  tumbuhan  yang  saat  ini 
banyak  dibudidayakan,  Banyak  orang  memelihara  jamur 
untuk  mencari  rezeki.  Misalnya,  jamur  tiram,  banyak 
orang  mengembangkan  jamur  tiram  untuk  mendapatkan 
penghasilan.  Namun,  tidak  semua  jamur  bermanfaat  dan 
membantu  manusia  mendapatkan  uang. 

Jamur  memiliki  jenis  yang  bermacam-macam.  Ada 
jamur  yang  memberikan  manfaat  untuk  manusia,  tetapi  ada 
juga  yang  merugikan.  Jamur  yang  tumbuh  di  dinding  rumah 
terkadang  merugikan  karena  merusak  keindahan  rumah. 
Jamur  yang  tumbuh  di  dinding  rumah  akan  membuat  kotor 
dan  bisa  merusak  permukaan  dinding  rumah.  Padahal,  semua 
orang  selalu  menginginkan  memiliki  rumah  yang  menarik. 

Anda  tentu  juga  sangat  menginginkan  dan  berusaha  agar 
rumah  Anda  terlihat  menarik.  Maka,  Anda  memberikan  hiasan 
dinding  dan  mengecat  rumah  Anda  dengan  warna-warna  yang 
dapat  membuat  dinding  Anda  menjadi  lebih  menarik.  Namun, 
terkadang  jamur  merusak  di  dinding  sehingga  dinding  rumah 
Anda  tidak  lagi  menarik.  Tentu  Anda  tidak  menginginkan  jika 
dinding  rumah  Andajamuran.  Namun,  jamurdi  dinding  tidak 
akan  Anda  ketahui  kapan  datangnya.  Akibatnya,  Anda  tidak 
mengetahui  dinding  yang  berjamur  sehingga  jamuryang  ada 
di  rumah  Anda  menjadi  semakin  banyak  dan  Anda  kesulitan 
membersihkannya. 

Jamur  adalah  kotoran  yang  bisa  merusak  dan  membuat 
dinding  menjadi  tidak  teriihat  indah  lagi.  Ketika  jamur  meruak 
di  dinding  rumah,  maka  dinding  tersebut  akan  terlihat  jelek. 


Itulah  sebabnya  tidak  ada  orang  yang  menginginkan  jika 
rumahnya  ditumbuhi  jamur.  Setiap  orang  akan  berusaha 
membersihkan  jamur  yang  ada  di  dinding  rumahnya.  Jamur 
adalah  tumbuhan  yang  tidak  memiliki  klorofil  sehingga  tidak 
bisa  menghasilkan  makanan  sendiri  untuk  bertahan  hidup. 
Untuk  dapat  bertahan  hidup,  jamur  harus  menempel  di  tempat 
lain.  Benda  atau  apa  pun  yang  terdapat  jamur  akan  terlihat 
jelek  dan  tidak  akan  terlihat  indah.  Jamur  pun  bisa  merusak 
segala  sesuatu  yang  ditempelinya. 

Banyak  sekali  penyebab  tumbuhnya  jamur  di  dinding 
rumah.  Namun  banyak  orang  yang  tidak  menyadari  penyebab 
timbulnya  jamur  sehingga  jamur  dapat  dengan  mudah 
menyebar.  Jamur  yang  tumbuh  di  dalam  rumah  terkadang 
sulit  diketahui,  biasanya  baru  diketahui  setelah  tumbuh 
banyak  di  dinding  rumah.  Setelah  tumbuh  banyak,  maka 
sulit  dibersihkan.  Salah  satu  penyebab  timbulnya  jamur  di 
dinding  rumah  karena  dinding  yang  lembap.  Noda  lembap  di 
dinding  terkadang  menjadi  hal  yang  tidak  diperhatikan  oleh 
banyak  orang  sehingga  menyebabkan  adanya  gangguan. 
Dinding  yang  lembap  yang  dibiarkan  saja  akan  menyebabkan 
tumbuhnya  jamur. 

Jamur  yang  tumbuh  di  dinding  rumah  memiliki  warna 
yang  bermacam-macam,  misalnya  hijau,  abu-abu,  hitam, 
merah,  kuning,  dan  sebagainya.  Bibit  jamur  bisa  terbang 
bersama  dengan  debu  sehingga  jamur  mudah  berpindah  ke 
tempat  yang  jauh.  Jamur  akan  berkembang  biak  dengan  baik 
pada  daerah  yang  hangat  dan-  memiliki  kelembapan  yang 
tinggi.  Tempat  yang  lembap  akan  memudahkan  pertumbuhan 


148 


149 


jamur.  Tempatyang  lembapterjadi  karenauap  air  yang  adadi 
lokasi  tersebut  sulit  diserap  oleh  bangunan  sehingga  uap  air 
menjadi  banyak.  Uapairsaat  memasak,  mencuci,  atau  mandi 
akan  mengendapdalam  ruangan.  Dengan  begitu,  uapairyang 
ada  di  dalam  rumah  akan  membuat  rumah  menjadi  lembap. 

Dinding  yang  tidak  diplester  juga  akan  memudahkan 
pertumbuhan  jamur.  Sebab,  air  mudah  meresap  pada  bahan 
bangunan  yang  tidak  berlapis  plester.  Dengan  begitu,  dinding 
yang  tidak  diplester  akan  mudah  menyerap  air  yang  ada  di 
sekitarnya  sehingga  air  akan  berkumpul  di  dinding.  Akibatnya, 
tembok  terlihat  lembap.  Tanda-tanda  yang  bisa  dilihat  jika 
dinding  jamuran  adalah  adanya  bekas  pola  peletakan  bahan 
bangunan.  Jika  dinding  lembap,  maka  bahan  bangunan  yang 
ada  di  dalam  dinding  juga  akan  lembap  sehingga  dinding 
bagian  dalam  akan  menimbulkan  bekas  di  bagian  luar.  Selain 
itu,  ada  bekas  bentuk  dari  hiasan  yang  terdapat  di  dinding. 

Adanya  noda  pada  tembok  yang  ada  di  sekitar  jendela, 
biasanya  disebabkan  jendela  yang  lebih  sering  dibuka  tidak 
penuh  dalam  posisi  miring  ketimbang  dibuka  lebar  secara 
berkala.  Bila  tidak  dilakukan  tindakan  mengantisipasi  bahaya 
jamur,  dapat  mengakibatkan  rusaknya  bangunan.  Disebabkan 
sinar  matahari  tidak  mengenai  seluruh  permukaan  sehingga 
permukaan  yang  tidak  terkena  sinar  matahari  akan  mudah 
terkena  jamur.  Dinding  yang  ada  di  dalam  rumah  yang  tidak 
dirawat  dengan  baik,  maka  akan  mempermudah  tumbuhnya 
jamur.  Terutama  pada  dinding  yang  lembap,  Pada  daerah  yang 
mengandung  banyak  uap  air  akan  lebih  baik  jika  jendela  yang 


ada  di  sekitar  ruangan  tersebut  sering  dibuka  sehingga  akan 
membantu  mengurangi  kelembapan  udara. 

Bibit  jamur  banyak  berterbangan  di  udara  akan  mudah 
masuk  ke  dalam  tubuh  manusia  melalui  pernapasan. 
Tembok  yang  lembap  dan  tanaman  di  dalam  pot  juga  akan 
mempermudah  tumbuhnya  jamur.  Dengan  demikian,  jamur 
yang  ada  di  dinding  rumah  akan  mudah  berkembang  biak. 
Jamur  yang  tumbuh  di  dinding  rumah  dapat  membahayakan 
kesehatan  manusia.  Oleh  sebab  itu,  dinding  rumah  seharusnya 
dibersihkan  dari  gangguan  jamur.  Jika  dinding  berjamur,  maka 
akan  mempermudah  timbulnya  penyakit  bagi  semua  orang 
yang  ada  di  ruangan  tersebut. 

Banyak  sekali  halyang  menyebabkan  jamur  mudah  tumbuh 
di  dinding  rumah.  Dinding  yang  permukaannya  lembap  mudah 
untuk  ditumbuhi  jamur.  Disebabkan  kelembapan  yang  ada  di 
dinding  akan  memudahkan  bibit  jamur  menempel.  Kualitas 
cat  yang  kurang  baik  juga  akan  memudahkan  tumbuhnya 
jamur.  Jika  cat  yang  digunakan  tidak  dapat  melindungi  dinding 
dengan  baik,  maka  jamur  akan  tetap  dapat  tumbuh.  Dinding 
yang  diberi  cat  dapat  menjadi  lembap  sehingga  memudahkan 
jamur  berkembang  biak.  Oleh  sebab  itu,  jika  Anda  memilih  cat 
tembok  usahakan  untuk  memilih  cat  yang  bagus. 

Dinding  luar  ataupun  dinding  dalam  kamar  mandi  akan 
mudah  sekali  ditumbuhi  jamur.  Sebab,  dinding  kamar  mandi 
memiliki  kelembapan  yang  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  seharusnya 
dinding  dalam  dan  luar  kamar  mandi  harus  dirawat  dengan  baik 
sehingga  jamur  tidak  akan  mudah  tumbuh.  Juga  tidak  akan 
berkembang  biak  di  tempat  yang  lain,  Plesteran  tembok  yang 


150 


151 


tidak  dibuat  dengan  baik  juga  akan  memudahkan  ditumbuhi 
jamur.  Campuran  yang  digunakan  untuk  memplester  tembok 
akan  memudahkan  jamur  berkembang  biak.  Maka,  campuran 
yang  akan  digunakan  untuk  memplester  tembok  harus 
dibuat  dengan  campuran  yang  baik.  Jamur  yang  tumbuh 
dan  dibiarkan  akan  merusak  pasangan  bata  dan  plesteran 
dinding. 

Membersihkan  jamur  yang  berkembang  biak  pada 
dinding  rumah  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan. 
Jamur  rumah  yang  telah  dibersihkan  terkadang  tumbuh 
lagi  sehingga  banyak  yang  tidak  membersihkannya.  Jamur 
yang  tidak  dibersihkan  dengan  baik  justru  akan  membuat 
bibit  jamur  menjadi  semakin  banyak.  Jika  dinding  rumah 
Anda  berjamur,  makaAnda  harus  membersihkannya  dengan 
sebersih  mungkin.  Dengan  demikian,  jamurdi  dinding  rumah 
Anda  tidak  akan  berkembang  biak  lagi.  Jika  di  rumah  Anda 
terdapat  dinding  yang  berjamur,  maka  akan  membuat  dinding 
rumah  yang  lainnya  juga  berjamur.  Disebabkan  bibit  jamur 
akan  mudah  menyebar. 

Langkah  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk  membersihkan 
jamur  adalah  mengamplas  dinding  yang  berjamur.  Amplas 
bekas-bekas  jamur  tersebut  dengan  kertas  amplas  hingga 
rata.  Kemudian,  bersihkan  bekas-bekas jamurtersebut  dengan 
kaporit,  biarkan  sampai  kering  guna  menyamarkan  dan 
memperbaiki  daya  serap  tembok.  Lalu,  plamirlah  tipis-tipis 
jangan  terlalu  tebal,  baru  setelah  kering  bisa  Anda  selesaikan 
dengan  cat  tembok  seperti  biasa.  Selain  itu,  adajuga  langkah 
lain  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk  membersihkan  jamur  di 


rumah  Anda,  yakni  menggunakan  sikat  hingga  bersih.  Jangan 
menyikat  dinding  terlalu  keras.  Jika  terlalu  keras,  maka  akan 
merusak  dinding.  Setelah  itu,  siram  dengan  air  bersih. 

Bersihkan  dinding  bekas  tumbuh  jamur  dengan 
menggunakan  cairan  pemutih  pakaian  atau  menggunakan 
kaporit.  Campurkan  1  kg  kaporit  ke  dalam  3-5  liter  air  bersih. 
Setelah  itu,  oleskan  ke  dinding  dengan  kuas  hingga  merata. 
Biarkan  selama  1  jam  hingga  cairan  benar-benar  meresap, 
setelah  itu  bersihkan  dan  bilas  dengan  menggunakan  air 
bersih.  Langkah  pertama  yang  harus  Anda  lakukan  untuk 
membersihkan  jamurdi  dinding  rumah  Andaadalah  mencari 
tahu  penyebab  utamatumbuhnya  jamur.  Dengan  beg  itu,  Anda 
bisa  mencegah  tumbuhnya  jamur. 

Membersihkan  jamur  yang  ada  di  dinding  rumah  bisa 
dilakukan  dengan  menggunakan  cuka.  Dengan  begitu,  Anda 
tidak  akan  kebingungan  untuk  menentukan  bahan  pembersih 
yang  akan  Anda  gunakan  untuk  membersihkan  jamur. 
Teteskan  cuka  pada  kain  lap  yang  akan  Anda  gunakan  untuk 
membersihkan  jamur  di  dinding  rumah  Anda.  Kemudian, 
usapkan  kain  lap  yang  telah  Anda  beri  cuka  dengan  perlahan 
pada  dinding  sehingga  akan  membantu  untuk  membunuh 
bibit  jamur.  Jika  saat  menggosok  dilakukan  dengan  cepat  dan 
tidak  perlahan-lahan,  maka  bibit  jamur  yang  ada  akan  mudah 
beterbangan. 

Setelah  Anda  membersihkan  jamur  dengan  menggunakan 
larutan  cuka,  usahakan  untuk  mengulanginya  beberapa  kali. 
Namun,  kain  lap  yang  Anda  gunakan  untuk  membersihkan 
jamur  harus  kain  yang  baru.  Jika  menggunakan  kain  yang 


152 


153 


lama,  maka  bibit  jamur  yang  menempel  akan  kembali 
ke  binding  lagi.  Musim  hujan  adalah  musim  yang  akan 
memudahkan  jamur  untuk  tumbuh  di  dinding  rumah.  Sebab, 
ketika  musim  penghujan,  kelembapan  air  akan  semakin 
meningkat.  Dinding  yang  lembap  akan  sangat  mudah  untuk 
ditumbuhi  jamur,  maka  sebelum  musim  penghujan  tiba 
dinding  harus  dibersihkan.  Dengan  demikian,  saat  musim 
penghujan  datang  dinding  tidak  akan  ditumbuhi  jamur. 

Jamur  tidak  hanya  tumbuh  di  dinding  saja,  tetapi 
juga  mudah  berkembang  biak  pada  perabotan  rumah 
lainnya,  misalnya  lemari.  Lemari  yang  berbahan  kayu  akan  | 

memudahkan  jamur  untuk  tumbuh.  Sebab,  saat  musim 
penghujan,  permukaan  kayu  akan  menjadi  lembap  sehingga 
memudahkan  jamur  untuk  tumbuh.  Lemari  yang  selalu  i 

tertutup  juga  akan  memudahkan  jamur  untuk  tumbuh  di  j, 

bagian  dalam  lemari.  Sebab  pada  bagian  dalam  lemari  jarang 
terkena  sinar  matahari  sehingga  menjadi  lembap  dan  mudah 
tumbuh  jamur.  Selain  tumbuhnya  jamur,  lemari  yang  sering  j; 

tertutup  dan  jarang  dibuka  juga  akan  menimbulkan  bau  yang 
tidak  enak  saat  membuka  lemari. 

Oleh  sebab  itu,  lemari  yang  ada  di  dalam  rumah  Anda 
juga  harus  rutin  dibersihkan.  Jika  tidak,  maka  bagian  dalam  . 

lemari  akan  bau  dan  berjamur.  Jamur  yang  tumbuh  di  dalam 
lemari  akan  mudah  berkembang  biak  dan  mengotori  segala 
sesuatu  yang  ada  di  dalam  lemari  tersebut.  Seharusnya,  i 

Anda  selalu  menjaga  kebersihan  semua  perabotan  yang  ada 
di  dalam  rumah  Anda  sehingga  perabotan  rumah  Anda  tidak  J 


akan  kotor  dan  lembap.  Dengan  begitu,  perabotan  tidak  akan 
ditumbuhi  jamur. 

Langkah  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk  menghilangkan 
jamur  adalah  dengan  menggunakan  kapurtulis.  Letakkan 
beberapa  batang  kapur  tulis  di  sudut-sudut  lemari  di  rumah 
Anda.  Kapur  yang  diletakkan  di  sudut-sudut  lemari  akan 
membantu  menyerap  air  yang  ada  di  dalam  lemari  sehingga 
mengurangi  kelembapan  udara  di  dalam  lemari.  Selain  itu, 
untuk  membersihkan  jamur  yang  ada  di  dalam  lemari  juga 
bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  alkohol.  Caranya  dengan 
meneteskan  alkohol  ke  kain  lap.  Setelah  itu,  gunakan  kain  lap 
yang  telah  diberi  alkohol  untuk  membersihkan  permukaan 
lemari.  Alkohol  akan  membantu  membunuh  bibit  jamur. 

Dengan  begitu,  rumah  Anda,  dinding,  dan  segala 
perabotan  akan  terbebas  dari  jamur.  Keadaan  rumah  Anda  pun 
akan  terlihat  bersih.  Jamuryang  ada  di  dinding  dan  perabotan 
Anda  akan  membuat  rumah  Anda  menjadi  terlihat  kotor. 
Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  selalu  berusaha  agar  dinding  dan 
perabotan  yang  ada  di  rumah  Anda  terbebas  dari  jamur.  Jika 
rumah  Anda  bebas  dari  jamur,  maka  keadaan  dan  suasana 
yang  ada  di  rumah  Anda  juga  akan  menjadi  terlihat  bersih  dan 
nyaman.  Tentu  akan  membuat  Anda  menjadi  nyaman  dengan 
rumah  Anda. 

Jika  Anda  membersihkan  jamur  yang  ada  di  rumah  Anda 
dengan  rutin  dan  benar,  maka  jamur  bisa  hilang.  Tetapi,  jika 
Anda  membersihkan  dengan  sembarangan  dan  tidak  benar, 
maka  jamur  justru  menjadi  rata  di  dinding  rumah  Anda. 
Oleh  sebab  itu,  membersihkan  dinding  rumah  harus  dengan 


154 


155 


menggunakan  langkah  dan  teknik  yang  benar  sehingga 
mencegah  timbulnya  jamur.  Dengan  membersihkan  jamur 
dengan  langkah  yang  benar,  maka  jamur  bisa  dihilangkan. 
Dengan  begitu,  rumah  Anda  menjadi  selalu  terlihat  bersih  dan 
menarik.  Rumah  yang  bersih  dan  menarik  bisa  membuat  Anda 
merasa  nyaman  dan  senang  tinggal  di  dalamnya. 


156 


fiUMPUT  DI  HfiLAMHN  BUKUM  HUTftN 

000000<X><X><><-<X><><>><><><X>CK><>C><><><X<*X><>C*^^ 


alaman  rumah  biasanya  menjadi  tempat  yang 
digunakan  untuk  bermain,  melakukan  kegiatan  yang 
santai,  atau  menyalurkan  hobi.  Maka,  dalam  halaman 
rumah  biasanya  tidakterdapatfasilitas  yang  khusus.  Namun, 
halaman  di  depan  rumah  juga  bisa  menjadi  salah  satu  tempat 
yang  dapat  menunjukkan  kepribadian  penghuni  rumah. 
Halaman  depan  rumah  biasanya  menjadi  salah  satu  tempat 
yang  digunakan  untuk  menghias  rumah.  Oleh  sebab  itu, 
banyak  orang  menggunakan  halaman  rumah  sebagai  tempat 
untuk  meletakkan  berbagai  macam  bendayang  bisa  menghias 
rumah.  Misalnya,  tanaman,  bunga,  dan  benda-benda  lain  yang 
membuat  rumah  menjadi  lebih  indah. 

Halaman  rumah  Anda  akan  menjadi  salah  satu  tempat 
utama  yang  digunakan  oleh  orang-orang  yang  ada  di  sekitar 


157 


Anda  untuk  menilai  rumah  Anda.  Disebabkan  halaman  rumah 
adalah  bagian  depan  dari  rumah  Anda  sehingga  menjadi 
tempat  yang  paling  mudah  dilihat  orang.  Jadi,  Anda  harus 
bisa  membuat  halaman  rumah  terlihat  bersih  sehingga  orang- 
orang  yang  ada  di  sekitar  Anda  menilai  rumah  Anda  sebagai 
rumah  yang  bersih. 

Banyak  cara  dapat  diiakukan  untuk  menghiasi  halaman 
rumah  Anda.  Salah  satunya  dengan  menanam  berbagai 
macam  tanaman,  misalnya  tanaman  bunga.  Bunga  yang 
berwarna-warni  di  halaman  rumah  akan  membuat  suasana 
rumah  menjadi  lebih  indah  dan  menarik.  Tanaman-tanaman 
yang  ditanam  di  halaman  rumah  bertujuan  membuat  rumah 
menjadi  lebih  menarik  dan  indah.  Dengan  membuat  rumah 
menjadi  indah  dan  menarik,  maka  semua  orang  yang  ada  di 
dalam  rumah  akan  merasa  semakin  nyaman  dan  santai  saat 
berada  di  rumah.  Orang  lain  yang  melihat  rumah  Anda  pun 
akan  menilai  sebagai  rumah  yang  indah  dan  menarik. 

Menghias  halaman  rumah  dengan  menggunakan 
tanaman  adalah  hal  yang  banyak  diiakukan  oleh  orang-orang 
untuk  menghias  rumahnya.  Jenis  tanaman  sangat  beragam 
membuat  tanaman  yang  tumbuh  di  halaman  rumah  seseorang 
juga  bisa  bermacam-macam.  Tanaman  di  halaman  rumah 
akan  membuat  rumah  menjadi  lebih  sejuk  dan  rindang.  Itulah 
sebabnya,  banyak  orang  yang  menghiasi  rumahnya  dengan 
menggunakan  tanaman. 

Tanaman  hias  akan  membuat  rumah  menjadi  terlihat  lebih 
indah  dan  udara  di  sekitar  rumah  pun  menjadi  lebih  sejuk 
dan  segar  sehingga  suasana  rumah  menjadi  lebih  nyaman. 


Tanaman  yang  ditanam  seseorang  di  halaman  rumah  sangat 
bermacam-macam,  misalnya  bunga,  tanaman  hias,  tanaman 
yang  akan  membuat  rumah  menjadi  semakin  sejuk,  dan 
sebagainya.  Orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki 
cara  yang  berbeda  untuk  membuat  halaman  rumahnya 
menjadi  lebih  indah. 

Selain  menanam  tanaman  bunga,  ada  juga  yang 
menghiasi  halaman  rumahnya  dengan  rumput.  Saat  ini, 
rumput  menjadi  salah  satu  tanaman  yang  digunakan  oleh 
banyak  orang  untuk  menghiasi  rumah.  Rumput  adalah  salah 
satu  tumbuhan  pendek  yang  tumbuh  di  halaman,  pinggiran 
tanah,  ataupun  di  lapangan.  Rumput  dapat  tumbuh  di  tempat 
mana  pun,  bisa  tumbuh,  dan  hidup  dengan  subur  tanpa 
harus  ditanam  dan  dirawat.  Sebab,  rumput  adalah  salah  satu 
tanaman  yang  bisa  tumbuh  dengan  sendirinya.  Rumput  juga 
bisa  menjadi  gulma  bagi  tanaman  yang  ada  di  sekitarnya 
karena  rumput  dapat  mengganggu  kehidupan  tanaman  yang 
lainnya.  Rumput  akan  mengambil  sari-sari  makanan  yang  ada 
di  tanaman  lain.  Oleh  sebab  itu,  banyak  orang  yang  selalu 
membersihkan  rumput. 

Namun,  rumput  menjadi  tanaman  yang  harus  ada  di 
dalam  sebuah  lapangan.  Dalam  sebuah  lapangan  sepak  bola, 
rumput  menjadi  salah  satu  tanaman  yang  harus  ada.  Jika 
tidak  ada  rumput  yang  tumbuh,  maka  lapangan  tidak  akan 
bisa  digunakan  untuk  bermain  sepak  bola  dengan  baik.  Jenis 
rumput  yang  ada  di  sekitar  Anda  sangat  bermacam-macam, 
misalnya  rumput  gajah,  ilalang,  dan  sebagainya. 


158 


159 


I 


Rumput  yang  tumbuh  biasanya  akan  selalu  dibersihkan 
karena  rumput  di  halaman  rumah  akan  membuat  rumah 
terlihat  kotor.  Meskipun  demikian,  ada  juga  rumput  yang 
sengaja diperlihara  untuk  menghiasi  rumah.  Dengan  demikian, 
rumput  yang  tumbuh  karena  ditanam  dan  dirawat  dengan  baik, 
misalnya  rumput  manila.  Saat  ini,  banyak  orang  memelihara 
rumput  manila  sebagai  tanaman  untuk  menghiasi  rumah. 
Halaman  rumah  yang  ditumbuhi  rumput  manila  pun  terlihat 
hijau  dan  sejuk.  Namun,  menanam  dan  merawat  rumput 
manila  terkadang  menjadi  hal  yang  sulit  untuk  dikerjakan. 

Rumput  manila  adalah  rumput  hias  yang  ada  di  halaman 
rumah.  Rumput  manila  sengaja  ditanam  untuk  membuat 
halaman  rumah  menjadi  lebih  indah.  Jika  menanam  rumput 
manila,  tetapi  tidak  bisa  merawatnya  dengan  baik,  maka 
rumput  tersebut  tidak  bisa  tumbuh  dengan  baik.  Dengan 
demikian,  rumput  manila  yang  ditanam  di  halaman  rumah 
justru  membuat  halaman  menjadi  terlihat  kotor.  Itulah 
sebabnya  banyak  orang  yang  tidak  memberikan  hiasan  rumput 
manila  karena  tidak  mampu  merawatnya  dengan  baik. 

Halaman  yang  ditumbuhi  dengan  rumput  yang  indah  akan 
membuat  seseorang  menjadi  merasa  nyaman  dan  tenang 
berada  di  tempat  tersebut.  Bermain  di  atas  halaman  yang 
penuh  dengan  rumput  akan  menjadi  hal  yang  mengasyikkan. 
Berjalan  di  atas  halaman  yang  berumput  juga  akan  membuat 
seseorang  menjadi  lebih  rileks.  Namun,  halaman  yang 
ditumbuhi  rumput  liar  tidak  akan  bisa  menciptakan  suasana 
seperti  itu.  Rumput  lain  yang  sering  tumbuh  di  halaman  rumah 
adalah  rumput  liar.  Rumput  liar  akan  tumbuh  di  sembarang 


tempat  dan  tidak  perlu  menanamnya.  Rumput  inilah  yang  akan 
membuat  rumah  menjadi  kotor. 

Rumput  liar  adalah  tanaman  yang  bisa  tumbuh  dengan 
mudah  di  tempat  mana  saja.  Penyebaran  bibitnya  bisa  melalui 
angin,  hewan,  udara,  air,  dan  lain  sebagainya.  Bibit  rumput 
bisa  terbang  ke  mana  saja  mengikuti  arah  angin  yang  bertiup. 
Dengan  beg  itu,  rumput  bisa  tumbuh  dengan  mudah  di  mana 
saja.  Rumput  memang  dapat  menjadi  tanaman  yang  akan 
membuat  sebuah  tempat  menjadi  lebih  indah.  Namun,  rumput 
yang  tumbuh  dengan  liar  akan  membuat  tempat  tersebut 
terlihat  kotor.  Oleh  sebab  itu,  akan  lebih  baik  jika  di  halaman 
rumah  tidak  ditanami  rumput.  Halaman  rumah  yang  ditanami 
rumput  akan  membuat  banyak  kotoran  bersembunyi. 

Halaman  rumah  yang  diberi  hiasan  rumput  juga  bisa 
menimbulkan  bibit  penyakit.  Hal  tersebut  terjadi  karena 
rumput  di  halaman  rumah  menjadi  tempat  bersembunyi 
banyak  hewan  dan  kotoran  yang  bisa  menyebabkan  datangnya 
penyakit,  Rumput  yang  ditanam  di  halaman  rumah  akan 
menimbulkan  sarang  nyamuk.  Oleh  sebab  itu,  memelihara 
rumput  di  halaman  rumah  bukan  menjadi  pilihan  yang  tepat 
untuk  membuat  rumah  menjadi  lebih  indah.  Keinginan  Anda 
untuk  membuat  rumah  menjadi  lebih  indah  dengan  rumput 
justru  bisa  membuat  keluarga  Anda  mendapatkan  penyakit. 

Tentu  Anda  tidak  ingin  jika  halaman  rumah  Anda  yang 
indah  dan  hijau  dengan  rumput,  tetapi  anak  Anda  sakit. 
Jika  Anda  menanam  rumput  di  halaman  rumah,  maka  Anda 
akan  merawatnya  agar  menjadi  indah.  Misalnya,  dengan 
menyemprotkan  pestisidasehingga  rumput  yang  Anda  tanam 


160 


161 


1 


terlihat  indah  dan  hijau.  Keinginan  Anda  untuk  membuat 
rumput  menjadi  lebih  hijau  dan  indah  dengan  pestisidajustru 
akan  membahayakan  orang-orang  yang  adadi  sekitartempat 
tersebut.  Sebab,  pestisida  yang  digunakan  untuk  merawat 
rumput  mengandung  bahan  yang  beracun.  Dengan  demikian, 
rumput  yang  ada  di  halaman  rumah  juga  mengandung 
racun. 

Jadi,  rumput  yang  hijau  di  halaman  rumah  Anda  tidak 
akan  menjadi  sesuatu  yang  selalu  indah  dan  menarik. 
Rumput  yang  tumbuh  dan  ditanam  di  halaman  rumah  juga 
bisa  mengganggu  pernapasan  dan  saraf.  Jika  seseorang 
melakukan  aktivitas dalam  jangka yang  panjang  di  atas  rumput, 
maka  orang  tersebut  bisa  menderita  kanker.  Tentu  Anda  tidak 
menginginkan  jika  hal  tersebut  terjadi  pada  keluarga  Anda. 
Anda  tidak  menginginkan  jika  sesuatu  yang  indah  yang  adadi 
sekitar  Anda,  tetapi  menjadi  hal  yang  membahayakan  keluarga 
Anda.  Jika  Anda  ingin  menghiasi  rumah,  maka  usahakan 
untuk  menghias  halaman  dengan  tanaman  yang  aman. 

Untuk  membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih  indah  dan 
menarik,  usahakan  memilih  bahan-bahan  dan  tanaman 
yang  tidak  akan  mengganggu  kesehatan.  Dengan  demikian, 
tanaman  tanaman  hiasan  di  halaman  rumah  Anda  akan 
membuat  rumah  Anda  menjadi  terlihat  indah  dan  menarik, 
juga  tidak  akan  membahayakan  orang-orang  yang  ada  di 
rumah  Anda.  Akan  lebih  baik  jika  Anda  tidak  menanam 
tanaman  yang  akan  merugikan  kesehatan  keluarga  Anda.  Jadi, 
kesehatan  orang-orang  yang  ada  di  keluarga  Anda  menjadi 
lebih  terjaga.  Jangan  sampai  Anda  membiarkan  tanaman- 


tanaman  yang  bisa  mendatangkan  penyakit  tumbuh  di  rumah 
Anda.  Begitu  juga  dengan  rumput,  jangan  sampai  rumput 
yang  menghiasi  rumah  Anda  menjadi  sumber  penyakit. 

Jika  di  rumah  Anda  banyak  rumput,  maka  seharusnya 
Anda  membersihkannya.  Dengan  membersihkan  rumput 
di  halaman  rumah,  maka  Anda  telah  membantu  keluarga 
Anda  untuk  tidak  mendapatkan  penyakit.  Oleh  sebab  itu, 
akan  lebih  baik  jika  rumput  yang  tumbuh  di  halaman  rumah 
Anda  dibersihkan  dengan  rutin.  Jika  rutin  dibersihkan,  maka 
halaman  rumah  Anda  akan  selalu  dalam  keadaan  yang 
bersih. 

Membersihkan  rumput  di  halaman  rumah  akan  membantu 
Anda  untuk  menjaga  kebersihan  sehingga  tidak  membuat 
sumber  penyakit  di  rumah  Anda.  Dengan  demikian,  sumber 
penyakit  yang  ada  di  keluarga  Anda  akan  berkurang. 
Terkadang  Anda  akan  kesulitan  untuk  membersihkan  rumput 
sehingga  rumput  yang  Anda  bersihkan  tidak  bersih  dengan 
menyeluruh.  Jika  Anda  tidak  bisa  membersihkan  rumput 
dengan  menyeluruh,  maka  rumput  akan  mudah  tumbuh 
kembali. 

Untuk  membersihkan  dan  membasmi  rumput  yang 
ada  di  halaman  rumah,  Anda  tidak  perlu  menggunakan 
produk  yang  mahal.  Produk  yang  mahal  tidak  bisa  menjamin 
membasmi  rumput  di  halaman  rumah  secara  menyeluruh. 
Untuk  membersihkan  rumput  yang  tumbuh  di  halaman  rumah, 
Anda  melakukannya  dengan  menggunakan  garam  halus. 
Garam  halus  yang  biasa  Anda  gunakan  untuk  memasak  atau 
menambah  rasa  asin  saat  Anda  makan,  bisa  dipakai  untuk 


162 


163 


membersihkan  rumput.  Anda  pun  tidak  perlu  membeli  produk 
yang  mahal. 

Caranya  adalah  taburkan  bubuk  garam  halus  ke  tempat 
yang  ditumbuhi  rumput.  Lakukan  hal  tersebut  dengan 
berulang-ulang.  Garam  halus  yang  Anda  taburkan  ke 
tanah  yang  ditumbuhi  rumput  bisa  membantu  mematikan 
rumput.  Dengan  demikian,  rumput  yang  tumbuh  di  tanah 
ataupun  halaman  rumah  Anda  menjadi  bersih,  Jika  Anda 
menggunakan  alat  pertanian,  misalnya  menggunakan  sabit 
untuk  membersihkan  rumput.  Anda  harus  membersihkan 
rumput  hingga  bagian  bawah  atau  hingga  akar.  Dengan  begitu, 
kemungkinan  rumput  untuk  bisa  tumbuh  kembali  menjadi 
sedikit. 

Jika  Anda  membiarkan  rumput  di  halaman  rumah  Anda 
tumbuh  dengan  subur,  maka  Anda  membuat  rumah  Anda 
menjadi  seperti  hutan.  Membiarkan  rumput  tumbuh  subur  di 
halaman  rumah  berarti  membiarkan  tanaman  liar  dan  hewan 
yang  bisa  menimbulkan  penyakit  tumbuh  di  rumah  Anda, 
Oleh  sebab  itu,  Anda  harus  berusaha  untuk  membersihkan 
rumput  yang  ada  di  rumah  Anda.  Halaman  rumah  adalah 
bagian  yang  ada  di  dalam  rumah  Anda.  Jadi,  Anda  harus 
menjaga  kebersihannya  dengan  rutin  sehingga  rumah  Anda 
selalu  dalam  keadaan  bersih.  Jika  rumah  Anda  selalu  dalam 
keadaan  bersih,  maka  kesehatan  semua  orang  yang  ada  di 
rumah  Anda  selalu  terjaga. 

Oleh  sebab  itu,  tidak  ada  gunanya  jika  Anda  membiarkan 
halaman  rumah  Anda  penuh  dengan  rumput.  Lebih  baik  jika 
halaman  rumah  Anda  berisi  tanaman-tanaman  yang  membuat 


rumah  Anda  menjadi  lebih  indah.  Masih  banyak  tanaman- 
tanaman  yang  bisa  membuat  rumah  Anda  menjadi  lebih 
indah.  Jangan  biarkan  rumput  yang  ada  di  halaman  rumah 
Anda  tumbuh  dengan  subur.  Lebih  baik  jika  rumput  yang  ada 
dan  tumbuh  di  halaman  rumah  Anda  dibersihkan  dengan 
rutin.  Dengan  demikian,  halaman  rumah  Anda  tidak  menjadi 
seperti  hutan  yang  penuh  dengan  rumput. 


164 


165 


Dflnflp  p  mm 


http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-24936.html 

http://tipsrumah.com/membersihkan-kaca/ 

http://www.klipingku.com/2009/07/tips-praktis-membersihkan- 

kaca/ 

http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail. 
page?kid  =  7698&tang =en-us 

http://wishbeukhti.  word  press,  com/2008/0 1/1 5/membersihkan- 
cermin-kaca-jendela-dan-sejenisnya/ 

http://bOcah.org/index.  php?option=com_content&task=view& 
id=449&ltemid=40 

http://www.chemistry.org/artikel_kimia/kimia_anorganik/ 

beberapa_fakta_seputar_kaca/ 

http:// id.  wikipedia.org/wiki/Ce/sius 


167 


http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/585 

http://perawatanrumah.biogspot.com/2009/01/tips- 

membersihkan-karpet.html 

http:/ /forum,  dudung.  net/index. php?topic=431 9. 40;wap2 

http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page/ 
Kebutuhan-Rumah  Tangga/?kid=2371 3 

http://www.lautanindonesia.com/serbarasa/artikel/tips-of-the- 

week/merawat-peralatan-dapur-berbahan-alumunium 

http:llervinbayu.blogspot.com/2006n  1/fungsi-rumah-bagi- 
keluarga_03.html 

http://tabloidnova.net/Nova/Tips/Cara-Cepat-Bersihkan- 

Rumah 

http://www.tabloidnova.com/Nova/Tips/5-Tips-Bersihkan- 

Rumah 

http:llanekainformasi.wordpress.com/2007l07/09lcara-mudah- 

membersihkan-rumah/ 

h  ttp://vinasyl.  m  ultiply.  com/journal/item/35/Rumah_Definisi_ 
Rumah _Menurut_Anda 

http://www.bumiasri.com/merawat-peralatan-keramik 

http://www.bumiasri.com/merawat-peralatan-masak-tembaga 

http://id.shvoong.com/humanities/1828981-serba-serbi- 

perawatan-alat-dapur/ 

http://www.propertykita.com/read/articles/29/Bahan-Bangunan/ 

Merawat-Lantai-Parket-yang-Tidak-Repot 

http://wino.  blogdetik.  com/2009/02/0 7/cara -mera  wat-lantai- 
keramik/ 


http:/ /rah  mat ju  net.  wordpress.com/2009l09/07lcara-merawat- 
lantai-rumah/ 

http://auto-distributorwebnode.com/news/tips-mengepel-lantai-/ 

http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge  _Detai  I . 
page?kid=29565 

h  ttp://ma  te  rials  uppty.  word  press,  com/200 7/08/1 4/tips- mera  wa  t- 
lantai-dari-material-kayu/ 

http://kamissore.blogspot.com/2009/06/merawat-kamar-mandi. 

html 

http://ibudananak.com/index. php?option=com_content&task= 
view&id=358&itemid=9 

http:lllifestyle.okezone.com/readl2008/05l20l30ni0847l30l 
function. parse-url 

http:/ /id.  Wikipedia.  org/wiki/Kamar jnandi 

http://kumpulan.info/griya/tips-rumah/44-tips/55-desain-kamar- 

mandi.html 

http://properti.  kompas.  com/ read/2009/06/08/22 1 92 1 69/3. 
Komponen.Pembentuk.Atap 

http://properti.  kompas.  com/read/2009/03/1 0/1 1 333524/ Kiat. 
Cegah.Atap.Bocor 

http://www.sripoku.com/view/!  4007 /agar _atap_rum  ah  _ 
terbebas_dari_bocor 

http://anugerahwaterproof.wordpress.com/menghindari-dan- 

mengatasi-atap-bocor 

http:l/Hkonline.  tripod,  comledisiled04.htm 


168 


169 


http:/ /cat  atantu  kang .  blog  spot,  com/200  9/03/tips- 
menghilangkan-jamur-pada-dinding.html 

http://tipsrumah.com/mengatasi-dinding-berjamur/ 

http: //www.  indanapaint.  com/decofresh/index. 
php?option=com_content&view=artide&id=  1 71:jamur- 
di-tembok&catid=36:cat&ltemid=37 

http://ngengeh.  word press,  com/2009/05/02/tips-menghilangkan- 
jamur-di-dinding-rumah/ 

http:// id.  wikipedia.  org/wiki/Jamur 

http://19design.  word  press,  com/2008/09/1 O/tip-memadukan- 
warna-dengan-tema-rumah/ 

http://carireferral.blogspot.eom/2009/1 1/memilih-dan- 
memadukan-warna-untuk-rumah.html 

http://www.ideaonline.co.id/iDEA/Tips/Dekorasi-ruang/ 

Memadukan-Warna-Sofa-dan-Dinding 

http://kumpulan.info/griya/tips-rumah/44-tips/171-makna- 

warna-cat-rumah.html 

http://www.kabarinews.com/article/Berita_lndonesia/Properti/ 

Properti_Memilih_Warna_untuk_Rumah_ldaman/2571 

http://kibagus-homedesign.blogspot.com/2010/02/ 
memaksima/kan-fungsi-teras  rumah. 
htm!#ixzz0uArO4o3B 

http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp7id~  1103 


170 


TtNTWG  PCWih 


Puguh  Windrawan,  lahir  di  Wonosobo,  Jawa  Tengah,  pada 
9  Desember  1978.  Tertarik  pada  dunia  kepenulisan  semenjak 
kecil.  Menamatkan  pendidikan  dari  SD  hinggaSMP  di  Wonoso¬ 
bo.  Selepas  SMR  ia  memutuskan  untuk  berdikari  dan  merantau 
ke  Purwokerto.  Selepas  kuliah  di  Fakultas  Hukum  Universitas 
Islam  Indonesia,  Yogyakarta,  ia  memutuskan  untuk  bergabung 
dengan  GATRA  pada  2004.  Bersama  dengan  wartawan  GATRA 
yang  lain,  ia  sempat  menulis  artikel  pada  buku  bunga  rampai 
bertajuk  Hajatan  Demokrasi;  Potret  Jurnalistik  Pemilu  Langsung 
Simpul  Islam  di  Indonesia,  Dari  Moderat  Hingga  Garis  Keras.  yang 
diterbitkan  oleh  Wahid  Institute.  Bersama  komunitas  kecilnya 
OMAHPUGUH,  yang  berdiri  sejak  tahun  2009,  berbagai 
macam  ide  buku  dan  tema  tulisan  telah  terbit.  Sejak  berdi¬ 
ri,  komunitas  ini  berkonsentrasi  kepada  dunia  kepenulisan 


171 


sebagai  ajang  kreativitas  untuk  menelorkan  berbagai  ide. 
Kreativitas  adalah  pangkal  dari  kesuksesan  hidup,  begitu 
moto  komunitas  kecil  ini.  Untuk sekadar  berkorespondensi, 
silakan  berkirim  e-mail  ke  puguh78@yahoo.com  atau  puguh. 
windrawan@gmail.com. 


172 


